TABLOID MINGGUAN - EDISI NO. 22 

TERBIT PADA HARI SENIN 

6 JANUARI 2020 

RplO.OOO/eks | 20 Halaman 



Misi Tanimbar 2020 



LERMATAN - Bupati Kepulauan 
Tanimbar, Provinsi Maluku, Petrus 
Fatlolon, SH., MH menyatakan be¬ 
berapa misi yang menjadi targetnya 
bersama Wakil Bupati (Wabup) 
Agustinus Utuwaly, S.Sos dalam 
memasuki tahun 2020 melalui pe¬ 
san dan kesan natal kepada seluruh 
masyarakat Tanimbar. 

Bupati Fatlolon yang didampin¬ 
gi oleh Istri, Joice Fatlolon Pen- 
tury, SP bersama para asisten dan 
pimpinan Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (SKPD) Tanimbar mengu¬ 
tarakan hal itu pada Ibadah Malam 
Natal di Gedung Gereja Protestan 
Maluku (GPM) Jemaat Lermatan 
di Desa Lermatan, Kecamatan Ta¬ 
nimbar Selatan (Tansel) 
sa (24/12). 

Pesan itu adalah keinginan dari 
Presiden Republik Indonesia (RI), 

Ir. Joko Widodo kepada dirinya 
pada Senin (28/10/2019) lalu, yaitu 
Sumber Daya Masyarakat (SDM) 
Tanimbar, secara khusus dari Le¬ 
rmatan harus dipersiapkan den¬ 
gan serius dan sebaik mungkin da¬ 
lam menyambut beroperasinya Blok 
Masela yang merupakan proyek strat¬ 
egis nasional. 

“Kepada saya tentang Blok Masela, 
Presiden Jokowi berpesan supaya mas- 


yarakat dipersiapkan, sumber daya 
masyarakat harus betul-betul diper¬ 
siapkan. Jangan sampai SDM orang 
Tanimbar, lebih khusus di Lermatan 
ini tertinggal dibandingkan dengan 
desa-desa lain atau jangan sampai 
orang Tanimbar kalah dari kabu¬ 
paten dan kota lain di Provinsi 
Maluku,” kata dia. 

Fatlolon mengungkapkan guna 
menyiapkan SDM unggul dari Ta¬ 
nimbar, dirinya secara langsung 
sudah berkunjung ke Politeknik 
Energi dan Mineral (PEM) Aka- 
migas Cepu guna melihat secara 
langsung proses perkuliahan dan 
kondisi dari para mahasiswa Ta¬ 
nimbar yang telah memperoleh 
uh dari Pemerintah 
) itu. Namun, Ia 
menyatakan kekecewaannya kare¬ 
na menemukan hanya satu saja 
anak asli Lermatan yang lolos me¬ 
nimba ilmu di kampus itu. Maka 
secara khusus, Fatlolon meminta 
Kepala Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan (Kadispenbud) pada 
bulan Januari 2020 ini memban¬ 
tu dirinya melakukan penyiapan 
dan pendampingan terhadap 
kurang sebanyak 5 orang 
Lermatan agar mampu... 
BERSAMBUNG KE HAL.17 


202 Tahun Perjuangan Martha Christina Tiahahu 


AMBON - Pemerintah Provinsi 
(Pemprov) Maluku memperingati 
202 tahun perjuangan Pahlawan 
Nasioinal asal Maluku, Martha 
Christina Tiahahu yang jatuh seti¬ 
ap tanggal 2 Januari. 

Upacara peringatan 202 tahun 
perjuangan Pahlawan, Martha 
Christina Tiahahu ini berlangsung 
di komplekas Patung Pahlawan Na¬ 
sional Martha Chirtina Tiahahu, 
Karang Panjang dan dipimpin oleh 
Wakil Gubernur Maluku, Barnabas 
Nataniel Orno, Kamis (2/1/2020) 

Dalam sambutannya Wagub 
mengutip pernyataan dari Bapak 
Pendiri Bangsa, Presiden Soekarno, 
“Bangsa yang besar adalah bangsa 
yang menghargai jasa para pahla¬ 
wannya”. 

“Aatas nama Pemerintah Daerah 
Provinsi Maluku beserta seluruh 
masyarakat Maluku, Saya menyam¬ 
paikan terimakasih dan member¬ 
ikan apresiasi serta penghargaan 


yang setinggi-tingginya atas sega¬ 
la jasa dan perjuangan yang telah 
dilakukan oleh Pahlawan Nasional 
Martha Christina Tiahahu,” ungkap 
Wagub. 

Sebagai keluarga dan ahli waris 
alhamrhumah, kata Wagub, per¬ 
juangan Martha Christina Tiaha¬ 
hu merupakan sebuah kebanggan 
abadi, turun temurun bagi keluarga 
yang patut disyukuri. “Kesediaan 
untuk berkorban bukanlah sebuah 
hal yang mudah. Terlebih lagi, keti¬ 
ka kita memiliki posisi, status sosial 
dan kedudukan yang baik dan nya¬ 
man. Secara naluri kita akan cend¬ 
erung mempertahankannya sebisa 
mungkin,” urai Wagub. 

“Tetapi teladan yang ditunjukan 
oleh para Pahlawan Nasional kita 
justeru terbalik. Banyak dari mereka 
bersedia mengorbankan keduduka, 
harta benda, keluarga bahkan nya¬ 
wa sekalipun demi bangsa, negara 
dan kemerdekaan/sambungnya. 



mereka (para pahlawan 
nah memikirkan apa imbalan yang 
akan diterima kelak. Mereka sung¬ 
guh ikhlas untuk menjalaninya. 

“Benarlah apa yang dikatakan 
para pemimpin besar dunia. Jan¬ 
gan tanyakan apa yang negara 
berikan kepadamu, tetapi tanya¬ 
kanlah apa yang kamu berikan ke¬ 
pada negaramu,” imbau Wagub... 


BERSAMBUNG KE HAL17 



25 Tahun Uskup Mandagi 


PI10 Persen Blok Masela Jokowi dan Banjir 


Junjung Damai 



SAUMLAKI - Kepala Kepolisian 
Daerah (Kapolda) Maluku, Irjen 
Pol. Royke Lumowa, M.M dan Pan¬ 
glima Komando Daerah Militer 
(^Pangdam) XVI/Pattimura, Mayjen 
TNI Dr. Marga Taufiq, S.H., M.M 
melakukan tatap muka bersama 
Uskup Amboina, Mgr. Petrus Cani- 
sius Mandagi, M.S.C, Pemerintah 
Daerah (Pemda) Kabupaten Kepu¬ 
lauan Tanimbar beserta para tokoh 
agama dan tokoh masyarakat di 
Pendopo Kediaman Bupati, Saumla- 
ki pada Sabtu (21/12). 

Pertemuan yang dipimpin oleh 
Bupati Tanimbar Petrus Fatlolon, 
SH., MH itu karena telah terjadi 
kesalah pahaman antara person¬ 
il Kompi 3 Yon C Pelopor Brimob 
Polda Maluku dengan personil 
TNI 734/SNS Saumlaki yang telah 
mengakibatkan kericuhan di Kota 
Saumlaki pada Jumat (20/12). 

Dalam sambutannya. Pangdam 
Marga Taufiq menyampaikan uca¬ 
pan terima kasih atas penerimaan 
masyarakat Tanimbar atas dirinya 
dan permohonan maaf atas ketidak¬ 
nyamanan yang telah dilakukan ang¬ 
gotanya hingga membuat keresahan 
bagi masyarakat. 

“Malam ini saya dan kapolda ber¬ 
diri disini menyampaikan kepada 
pak bupati dan segenap tokoh mas¬ 
yarakat menyampaikan permo¬ 
honan maaf karena mulai dari tadi 
malam masyarakat Kota Saumlaki 
terganggu dan siaga. Sekali lagi kami 
mohon maaf dan terima kasih atas 
penerimaannya,” pinta dia. 

Selanjutnya Kapolda Lumowa me... 

BERSAMBUNG KE HAL.15 

Sekapur Sirih dari Ramba 

Hujan awal Tahun Baru 2020 jadi 
tanda kalau Kepulauan Tanimbar ha¬ 
rus sadar kalau banyak tugas yang ha¬ 
rus diperbaiki deng dirapikan. Bilang 
saja tumpukkan sampah yang muncul 
BERSAMBUNG KE HAL.16 



Kapal Cina di Natuna 


BACA DI HAL.05 


BACA DI HAL.07 


BACA DI HAL. 12 


BACA DI HAL.20 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 







































I 


02 




;j&dANUARi-1 

TABLOID MINGGUAN - 



SETIAP SENIN 


SELAMAT NATAL 2019 


iSafaH Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 



SAUMLAKI - Pemerintah Daer¬ 
ah (Pemda) Kabupaten Kepulau¬ 
an Tanimbar, Provinsi Maluku 
melakukan safari natal 2019 dan 
tahun baru 2020 dengan langsung 
mengunjungi masyarakat di daer¬ 
ah tersebut pada Selasa (24/12) 
hingga Jumat (03/01). 

Kegiatan itu dipimpin oleh Bu¬ 


pati Tanimbar, Petrus Fatlolon, 
SH., MH yang didampingi oleh Is¬ 
tri, Joice Fatlolon Pentury, SP ber¬ 
sama para asisten dan pimpinan 
Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(SKPD) yang diawali dengan iba¬ 
dah malam natal bersama jemaat 
Gereja Protestan Maluku (GPM) 
Lermatan di Desa Lermatan, Ke¬ 


camatan Tanimbar Selatan (Tan- 
sel) pada Selasa (24/12). 

Puncak perayaan natal di Ge¬ 
reja Katolik Paroki Santo Petrus 
Paulus Lolurun di Desa Lolurun, 
diikuti dengan kunjungan natal 
bersama pimpinan daerah. Forum 
Komunikasi Daerah (Forkopim- 
da) dan tokoh-tokoh agama serta 
natal bersama masyarakat di ke¬ 
diaman Bupati pada Rabu (25/12). 

Kemudian pada Minggu (29/12) 
Fatlolon dan rombongan menga¬ 
dakan Ibadah minggu bersama di 
Kampung Nelayan Desa Latdalam 
yang sekaligus melakukan pere¬ 
smian kampung tersebut menjadi 
desa persiapan Rau Weturlely dan 
dilanjutkan dengan peresmian 
desa persiapan Ilngei Barat serta 
melakukan pelantikan 8 pejabat 
Kepala Desa (Kades) di Wesawak. 

Safari tersebut pun dituntaskan 
di Kecamatan Selaru dimana putra 
Meyano ini menggelar perayaan 
puncak pergantian tahun di Desa 
Eliasa yang merupakan desa teru- 
jung dari wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia (NKRI) dan 
berbatasan langsung dengan Aus¬ 
tralia pada Selasa (31/12), disusul 


dengan perayaan tahun baru ber¬ 
sama masyarakat di Desa Adaut, 
Lingat, Kandar, Fursui, Werain dan 
Namtabun hingga Jumat (03/01). 

“Perayaan tahun baru kami ti¬ 
dak berada di Saumlaki, saya dan 
ibu akan merayakan tahun baru 
mulai kunci tahun di Eliasa dan 
bersama-sama masyarakat di Ke¬ 
camatan Selaru. Akhirnya saya 
dan keluarga atas nama Pemda 
mengucapkan kiranya natal sen¬ 
antiasa membawa damai dan se¬ 
mangat baru untuk kita semua 
melayani sesuai dengan talenta 
masing-masing,” ungkap dia di 
perayaan malam natal. 

Pada kesempatan Safari Natal 
dan Tahun Baru itu. Bupati Fat¬ 
lolon senantiasa menyampaikan 
pencapaian pembangunan yang 
telah dilakukan pihaknya, peny¬ 
iapan Sumber Daya Manusia 
(SDM) menyambut proyek stat- 
egis nasional Blok Masela, pesan 
keamanan dan ketertiban mas¬ 
yarakat (Kamtibmas) dan rencana 
pembangunan di tahun 2020 ser¬ 
ta memberikan sejumlah bantuan 
dalam bentuk bingkisan langsung 
kepada masyarakat. (LOl) 


Bupati Malam Natal di Lermatan 


LARMATAN - Bupati Kepulau¬ 
an Tanimbar, Provinsi Maluku, 
Petrus Fatlolon, SH., MH dan Is¬ 
tri, Joice M. Pentury Fatlolon, SP 
hadiri perayaan malam natal ber¬ 
sama masyarakat Desa Lermatan, 
Kecamatan Tanimbar Selatan 
(Tansel) pada Selasa (24/12). 

Pada kesempatan itu, Fatlolon me¬ 
ngungkapkan rasa takjubnya kepada 
desa yang menurutnya sangat diber¬ 
kati oleh Tuhan yang Maha Esa dan 
telah mendapat perhatian dari dun¬ 
ia lewat akan beroperasinya Blok 
Masela sebagai program strategis 
nasional dari Presiden Republik In¬ 
donesia (RI), Ir. Joko Widodo. 

“Jemaat dan negeri ini betul-betul 
diberkati oleh Tuhan, tidak saja ada 
perwakilan anak negeri yang mem¬ 
peroleh kursi di DPRD Tanimbar 
tapi telah mendapatkan perhatian 
bukan saja dari Jakarta, Ambon 
tetapi dunia, yaitu Jepang, Belanda, 
Amerika dan Singapura. Saat ini 
setiap orang mulai cari di peta dan 
google, Lermatan itu sesungguhnya 
ada dimana. Maka pada ibadah per¬ 
ayaan malam ini saya bersama de¬ 
gan istri, asisten dan para pimpinan 
SKPD beribadah di negeri dan 


jemaat yang penuh dengan berkat 
Tuhan ini,” ungkap dia. 

Kemudian Fatlolon menyatakan 
keinginan dan beberapa hal yang 
telah pihaknya lakukan demi 
meningkatkan Sumber Daya Ma¬ 
nusia (SDM) dari desa tersebut. 
Ia pun mengimbau kepada mas¬ 
yarakat setempat untuk tidak lagi 
menjual tanah secara berlebihan 
kepada pihak-pihak tertentu serta 
menjanjikan kesediaan dirinya un¬ 
tuk memfasilitasi penjualan tanah 
langsung kepada Inpex Masela. 
Selanjutnya melalui momen itu ia 
mengundang seluruh masyarakat 
Desa Lermatan untuk bersama-sa¬ 
ma dalam perayaan sukacita natal 
di kediaman bupati pada Rabu, 25 
Desember. 

“Semoga damai sejahtera ada di 
setiap putra-putri Lermatan, jaga 
persaudaraan orang Lermatan. 
Jangan sampai satu bakalai den¬ 
gan yang lain karena rebutan ha¬ 
sil jual tanah, hidup bae-bae, jang 
bakalai. Jang satu menyangkal 
yang lain hanya karena bagi tidak 
sama rata, bagi-bagi dengan baik 
dan jangan kurang-kurang dan 
tambah-tambah,” tutupnya. (L02) 



Rayakan Misa Natal Bersama Warga Lolurun 



Tanimbar, Provinsi Maluku, Petrus 
Fatlolon, SH., MH dan Istri, Joice M. 
Pentury Fatlolon, SP merayakan Misa 
Natal 25 Desember 2019 bersama 
seluruh umat Kristiani di Gereja Kato¬ 
lik Paroki Santo Petrus Paulus Lolurun 
di Desa Lolurun, Wertamrian. 

Mengawali ibadah itu. Bupati Fat¬ 
lolon bersama istri juga para asis¬ 
ten serta pimpinan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD) Tanim¬ 
bar disambut oleh jemaat dengan 
tarian tradisional bersama pelayaan 
umat memasuki gedung gereja. 

Fatlolon pada sambutannya men¬ 
yampaikan terima kasih kepada 
seluruh masyarakat desa itu yang 
telah mendukung penuh Pemer¬ 
intah Daerah (Pemda) dalam 
mewujudkan berbagai program 
pembangunan, secara khusus pem¬ 
bangunan jalan hotmix dari jalan 
poros menuju ke desa tersebut yang 
sudah selesai pengerjaannya pada 
tahun anggaran 2019 dan meminta 
dukungan masyarakat untuk ren¬ 
cana pengerjaan jalan serupa dari 
Lolurun ke Desa Atubul dengan 
mengunakan anggaran tahun 2020. 
“Pada tahun 2020 kita juga akan 
melanjutkan pekerjaan jalan hot- 
mix dari Lolurun ke Atubul di jalan 
pantai. Pemda memohon dukun¬ 
gan dari segenap masyarakat untuk 
pelaksanaan kegiatan pembangu¬ 
nan dimaksud,” pinta dia. 


Kemudian Fatlolon terkesan den¬ 
gan bagunan gedung gereja Katolik 
Paroki Santo Petrus Paulus Lolurun 
tersebut yang menurutnya sangat 
unik dengan berbahan kayu dan 
menyarankan agar keistimewaan 
itu dapat dipertahankan walau ada 
rencana untuk merenovasi gereja 
yang didominasi warna merah dan 
kuning keemasan itu. 

Ia juga memuji paduan suara dari 
paroki itu yang telah memenangkan 
hati dari Uskup Keuskupan Dio- 
sis Wilayah Amboina, Mgr. Petrus 
Canisius Mandagi, M. S.C pada aca¬ 
ra 25 tahun tahbisan episcopalnya 
beberapa saat lalu. Maka Fatlolon 
pun mengundang paduan suara 
paroki itu dan seluruh masyarakat 
Lolurun untuk bersama-sama dalam 
perayaan natal di kediaman bupati. 

“Saya undang paduan suara terse¬ 
but untuk tampil tanggal 25 sore 
ini. Kediaman bupati hari ini ter¬ 
buka untuk setiap masyarakat, 
silahkan datang untuk kita meray¬ 
akan pesta kelahiran Tuhan Kita 
Yesus Kristus. Akhirnya saya dan 
keluarag atas nama Pemda mengu- 
capankan selamat natal 25 Desem¬ 
ber 2019 dan menyongsong tahun 
baru 1 Januari 2020. Kiranya natal 
senantiasa membawa damai dan se¬ 
mangat baru untuk kita semua me¬ 
layani sesuai dengan talenta yang 
dinaugerahkan Tuhan kepada kita 
masing-masing di bumi duan lolat 
yang kita cintai bersama. Tuhan 
memberkati,” tutupnya. 

Sementara dalam khotbah natal. 
Pastor Paroki, RD Pastor Ponsio 
Ongirwalu mengajak umat Kristen 
di desa tersebut untuk memaknai 
natal seperti Yesus yang memilih 
merendahkan diri terlahir di palun- 
gan dan menghidupkan perayaan 
natal bukan sebagai rutinitas tetapi 
momen untukhidup salingberdamp- 
ingan antara satu sama lain.(L02) 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 















DAN TAHUN BARU 2020 


12IIANUARI20: 

TABLOID MINGeOW- TERBIT SETIAP SEItfN 


03 


Leiiny Rangkoratat Pimpin Ibadah 


SAUMLAKI - Ketua Gereja 
Protestan Maluku (GPM) Klasis 
Tanimbar Selatan (Tansel), Pdt. 
Lenny Rangkoratat Bakarbessy, 
S.Th memimpin ibadah kunci 
tahun di Balai Pembinaan Umat 
(BPU) Sejahtera Saumlaki pada 
Selasa (31/12). 

Melalui khotbahnya yang teram¬ 
bil di dalam kitab Mazmur pasal 
33 ayat pertama hingga ke-22 den¬ 
gan perikob pembacaan ‘Puji-Pu¬ 
jian Kepada Allah Israel’, Lenny 
mengatakan bahwa tidak ada satu 
orang pun yang mampu menahan 
momen pergantian tahun dima- 
na saat kunci tahun adalah waktu 
yang paling penting karena seluruh 
manusia sangat menanti-nantikan 
peristiwa tersebut. 

“31 Desember adalah waktu di- 
mana ditunggu-tunggu, ada ban¬ 
yak orang yang memvisualisasikan 
detik-detik pergantian tahun den¬ 
gan petasan, kembang api, tiup 
terompet atau pentas music yang 
menghentakan badan. Saya ajak ba¬ 
pak dan ibu untuk mari Idta berdoa 
dan memberikan puji-pujian den¬ 
gan tenang dalam komunitas religi¬ 
us,” ajak dia. 


Lenny pun mengatakan hanya 
melalui komunitas religius yai¬ 
tu gereja maka setiap manusia 
mampu merefleksikan perjalanan 
selama tahun 2019, mensyukuri 
penyertaan Tuhan dan akan terus 
berlanjut selama tahun yang baru 
di 2020. Menurutnya pergantian 
tahun adalah sejarah yang menun¬ 
tun setiap pribadi untuk menata 
masa depan semakin lebih baik 
lagi tanpa melupakan jejak masa 
lalu. 

“Kemampuan refleksi diri untuk 
merubah masa depan lebih baik 
dan untuk membangkitkan komit¬ 
men kita menata hidup memban¬ 
gun masa depan. Seperti pemazmur 
yang mengekspresi puji-pujiannya 
kepada Tuhan. Setiap orang pasti 
pernah merasakan sakit, tantangan 
berat seakan-akan pintu tertutup, 
tetapi selalu ada solusi yang Tu¬ 
han siapkan untuk setiap masalah 
hidup.Jangan banggakan kekuatan 
diri sendiri. Percayalah pada Tu¬ 
han, momen akhir tahun musti di¬ 
jadikan untuk kita bersyukur dan 
memuliakan Tuhan sebab Tuhan 
akan selalu setia menjaga dan me¬ 
lindungi kita,” tutupnya. (L02) 


Kasdam Silahturahmi Tokoh Papua 


Bupati dan Wabup Gelar Open House 



JAYAPURA - Mewakili Pang¬ 
dam, Kasdam XVII/Cender- 
awasih Brigjen TNI Irham 
Waroihan bersama Pejabat 
Kodam XVII/Cenderawasih 
melakukan kunjungan sila¬ 
turahmi ke sejumlah pejabat 
dilingkungan Pemprov Papua, 
Polda Papua yang merayakan 
Hari Natal 2019 di Jayapura, 
Pada Rabu 25 Desember 2019. 

Mengawali safari Natal kali 
ini. Kasdam XVII/Cender- 
awasih mengunjungi kediaman 
Wakil Gubernur Papua Bapak 
Klemen Tinal serta ke kedia¬ 
man Pejabat Pemprov Papua di 
Dok 5 Atas, Angkasa. 

Selanjutnya Kasdam melanjut¬ 
kan kunjungannya ke kediaman 
Kapolda Papua Irjen Pol Paulus 
Waterpau, Wakapolda Papua 
Brigjen Pol Yakobus Marjuki. 

Kemudian rombongan Kas¬ 
dam juga melaksanakan sila¬ 
turahmi di kediaman Pejabat 
Kodam yang merayakan Natal 


seperti Aslog Kasdam XVII/ 
Cenderawasih, Kolonel Inf 
Albertus Doni di Dok 5 Atas, 
Danrem 172/PWY Kolonel Inf 
J. Binsar P. Sianipar di Jalan 
Mapia Dok 5 Bawah, Dandim 
1701/Jayapura Kolonel Inf Jer- 
ry HT Simatupang di Jalan 
Digul Jayapura Utara. 

Dalam kunjungan Safari Natal 
tersebut Kasdam yang mewakili 
Pangdam Cenderawasih men¬ 
gucapkan Selamat Natal 2019 
dan Tahun baru 2020 kepada 
para pejabat dan para tokoh di- 
atas. “Saya mewakili Pangdam 
XVII/Cenderawasih mengu¬ 
capkan Selamat Hari Raya Na¬ 
tal dan Tahun Baru 2020,” kata 
Kasdam 

Hadir dalam kegiatan Safari 
Natal tersebut. Kasdam XVH/ 
Cenderawasih didamping oleh 
Asisten Kasdam XVH/Cender- 
awasih, Kabalak Kodam XVH/ 
Cenderawasih dan beberapa 
anggota Kodam lainnya.(M02) 


SAUMLAKI - Bupati Kepulau¬ 
an Tanimbar, Provinsi Maluku, 
Petrus Fatlolon, SH., MH dan is¬ 
tri, Joice M. Fatlolon Pentury, SP 
menggelar open house perayaan 
Natal 25 Desember 2019 di kedia¬ 
man Bupati. 

Terlihat Wakil Bupati (Wabup) 
Agustinus Utuwaly, S.sos hadir 
pada open house tersebut yang 
disusul dengan kedatangan para 
pimpinan Satuan Kerja Perang¬ 
kat Daerah (SKPD) bersama 
staf. Forum Komunikasi Daerah 
(Forkopimda), tokoh masyarakat 
sejak pukul 12.00 WIT. 

Bupati Fatlolon pun menyala¬ 
mi setiap tamu yang hadir dan 
mengajak untuk doa bersama 
yang dipimpin oleh Wakil Uskup 
Wilayah Tanimbar dan Maluku 
Barat Daya (MBD), Petrus Ma- 
truty, Pr di Pendopo dan diikuti 
dengan jamuan makan bersama. 

Kemudian Bupati Fatlolon 
memimpin rombongan melaku¬ 
kan safari natal dengan mengun¬ 
jungi kediaman Wabup Utuwaly 
dan pimpinan serta tokoh agama 
di Tanimbar hingga pukul 16.00 
WIT. Selanjutnya Fatlolon kem¬ 


bali dengan natal bersama mas¬ 
yarakat di kediaman bupati.Hal 
yang sama dilakukan Wabup Utu¬ 
waly yang menggelar open house 
menyambut kedatangan mas¬ 
yarakat yang ingin berbagi berkat 
damai natal di kediamannya di 
Kota Saumlaki. 

Terlihat dengan mengenakan ba¬ 
tik berwarna hitam dan orange, 
Wabup menyalami dan mempersi- 
lahkan setiap tamu yang hadir. 
Rombongan safari natal 2019 yang 
dipimpin Bupati Petrus Fatlolon 
SH., MH bersama para pimpinan 
Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(SKPD) bersama staf. Forum Ko¬ 
munikasi Daerah (Forkopimda), 
tokoh masyarakat pun menghad¬ 
iri kediaman Wabup. 

Kemudian Utuwaly pun mem- 
persilahkan setiap tamu untuk 
menyantap makanan menu spe¬ 
sial natal yang telah disediakan 
oleh istri tercinta, Julianti Bungaa 
Utuwaly. Selepas santap menu 
natal bersama, Wabup Utuwaly 
bersama rombongan safari na¬ 
tal Pemerintah Daerah (Pemda) 
Tanimbar bersilaturahmi ke ru¬ 
mah para tokoh agama. (L02) 



www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 




















TANIMBAR RAYA 


04 


6 JANUARI -12 JANUARI 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 



MENINGKATKAN KESEJAHTE1\AAN MASYA1\AKAT 
[ELALUI KI^^^ITAN LITER>li‘>& INKLUSl KEUANGAN 
^CEPAD#^=l'GRAJIN IKATTAN^^\R 

y _- , -aumloki. 17 l re^'lber2019 
^ ^ ^ _ 


OJK Maluku Temui Peneraiin Tais Pet 


SAUMLAKI - Lembaga inde¬ 
penden yang mempunyai fungsi, 
tugas, dan wewenang pengaturan, 
pengawasan, pemeriksaan, dan 
penyidikan sektor jasa keuangan. 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 
Provinsi Maluku melakukan tatap 
muka langsung bersama para pen¬ 
grajin Tais Pet, yaitu tenunan khas 
dari Tanimbar. 

OJK Maluku bekerjasama den¬ 
gan Dewan Kerajinan Nasional 
(Dekranasda) Tanimbar menggelar 
kegiatan edukasi keuangan dengan 


J i 'V t 

tema ‘Meningkatkan Kesejahteraan 
Masyarakat Melalui Kegiatan Liter- 
asi dan Inklusi Keuangan Kepada 
Pengrajin Tenun Ikat Tanimbar’ 
untuk membuka akses keuangan 
bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 
(UMKM) pengrajin Tenun. 

Kepala OJK Maluku, Bambang 
Hermanto menyampaikan bahwa 
pihaknya sangat yakin bahwa ke¬ 
giatan itu dapat memberikan kon¬ 
tribusi yang sangat besar dalam 
meningkatkan pengetahuan di 
sektor keuangan dan pada akhirn¬ 


ya dapat mendorong pemanfaatan 
produk dan layanan di sektor jasa 
keuangan dan kesejahteraan mas¬ 
yarakat. 

“Kegiatan ini merupakan bagian 
dari peningkatan kapasitas wirau¬ 
saha sehingga nantinya potensi 
usaha yang ada di Tanimbar ini 
dapat dimanfaatkan untuk kes¬ 
ejahteraan masyarakat,” kata dia 
di gedung Enos Kediaman Bupati 
Tanimbar pada Selasa (17/12). 

Hermanto pun berharap sin¬ 
ergi kegiatan perluasan akses 


keuangan itu dapat memberikan 
manfaat bagi peningkatan kapa¬ 
sitas usaha para pengrajin tenun 
ikat sekaligus peningkatan kese¬ 
jahteraan yang dapat memberikan 
dampak positif pada peningkatan 
kesejateraan masyarakat dan per¬ 
tumbuhan ekonomi di Tanimbar. 

“Kami juga memberikan apre¬ 
siasi yang tinggi kepada pemda 
melalui Dekranasda Tanimbar, 
secara khusus ibu Joice Fatlolon 
yang telah merespon dan beker¬ 
jasama menyelenggarakan kegia¬ 
tan edukasi keuangan ini yang 
merupakan usaha agar UMKM 
tenun Tanimbar dapat berkem¬ 
bang dan maju,” tambahnya. 

Sementara itu. Ketua Dekranas¬ 
da Tanimbar, Joice M. Fatlolon 
Pentury, SP pun menngucapkan 
terima kasih kepada pimpinan 
OJK Maluku yang sudah berke¬ 
sempatan mengunjungi Bumi 
Duan Lolat guna berbagi ilmu 
pengetahuan demi meningkatkan 
kesejahteraan para penenun. Ia 
pun mengutarakan kendala yang 
dialami oleh para penenun yaitu 
masalah pengelolaan keuangan 
dalam melakukan usaha tenun. 

“Bersyukur di hari ini boleh 
ditindaklanjuti melalui OJK 
untuk memberikan sejumlah 
pengetahuan pengelola keuan¬ 
gan yang baik dalam rangka 
meningkatkan kesejahteraan 
daerah melalui usaha tenun ikat 
Tanimbar. Harapan kami pro¬ 
gram ini merupakan awal dan 
dapat berkesinambungan kepada 
penenun Tanimb ar,” harapnya. (L02) 


Gempa Selama 2019 

SAUMLAKI - Stasiun Geofisi¬ 
ka Saumlaki sebagai perpanjan¬ 
gan tangan Badan Meteorolo¬ 
gi, Klimatologi dan Geofisika 
(BMKG) di Kabupaten Kepu¬ 
lauan Tanimbar, Provinsi Ma¬ 
luku memberikan kaleidoskop 
aktivitas gempabumi sebanyak 
284 kali selama tahun 2019 
di sekitar wilayah kepulauan 
tersebut. 

Menurut Kepala Stasiun 
Geofisika Saumlaki, George 
F. A. Muabuay, S.Si., M.Sc da¬ 
lam kurun waktu 1 tahun sejak 
1 Januari hingga 31 Desember 
2019, gempa bumi yang tercatat 
oleh pihaknya berjumlah 284 
kejadian dengan aktifitas pal¬ 
ing banyak terjadi pada bulan 
Desember yaitu 44 kejadian dan 
yang paling sedikit terjadi pada 
bulan April yakni 10 kejadian. 

Ia pun menambahkan ada 
4 kejadian gempabumi yang 
dirasakan di Tanimbar dengan 
waktu kejadian pada tanggal 
4 Januari dirasakan IH MMI 
dengan magnetido 5,7 SR pada 
kedalaman 118 km, 15 Juni 
dirasakan IH hingga IV MMI 
dengan 6,7 SR pada kedala¬ 
man 144 km, 24 Juni dira¬ 
sakan V MMI dengan 7,7 SR 
dan 22 September dirasakan I 
hingga H MMI dengan 6,4 SR 
pada kedalaman 11 km. (LOl) 



Bupati Nilai 1,009 Peserta CPNS Tidak Serius 

lebih mempersiapkan diri mengi¬ 
kuti tes yang akan dilakukan pada 
tahun 2020 ini dengan serius dan 
penuh rasa tanggungjawab. 

“Tahun baru silahkan datang 
ke BKD minta soal CPNS tahun 
lalu dan belajar bagaimana cara 
menjawab, supaya bisa lolos. Ka¬ 
lau sudah lolos pasti saya tanda 
tangan SK diangkat menjadi 
PNS. Jangan lupa minggu keti¬ 
ga bulan Januari akan dilaku¬ 
kan pelatihan dan simulai ulang. 
Saya harap ada yang lolos menja¬ 
di PNS dan kuota CPNS mampu 
direbut oleh anak-anak asli Ta¬ 
nimbar,” tambah Fatlolon.(L02) 


SAUMLAKI - 

lauan Tanimbar, Provinsi 
luku, Petrus Fatlolon, SH., MH 
mengimbau kepada sebanyak 
1.009 Calon Pegawai Negeri Sip¬ 
il (CPNS) Tanimbar Tahun 2019 
untuk mengikuti simulasi ulang 
tes teknis menjawab soal pada 
minggu ketiga Januari 2020. 

Ia mengungkapkan sebelumnya 
pihaknya telah melakukan pela¬ 
tihan dan simulasi bagi sebanyak 
478 CPNS, namun hasilnya tidak 
memuaskan karena putra-putri 
Bumi Duan Lolat tidak memper¬ 
siapkan diri dengan baik meng¬ 
hadapi proses CPNS karena dari 
kegiatan itu hanya 29 peserta 
saja yang dapat lolos dan me¬ 


menuhi persyaratan. “Dari 400 
orang CPNS setelah dilakukakn 
simulasi ternyata hanya 29 orang 
yang lolos memenuhi syarat itu 
artinya kalau minggu kemarin 
itu sudah seleksi, maka hanya 29 
peserta yang lolos, padahal kita 
butuh 140 orang dan putra-putri 
Tanimbar kita tidak memper¬ 
siapkan diri dengan baik untuk 
menghadapi proses CPNS,” ung¬ 
kap Fatlolon pada Selasa (24/12). 

Ia menambahkan jika kuo¬ 
ta 140 formasi dengan jumlah 
pelamar telah mencapai 1.127 
orang yang kemudian dari ha¬ 
sil seleksi administrasi terting¬ 
gal 1.009 peserta. Fatlolon pun 
meminta seluruh peserta untuk 


0 Polres MTB 
0918-22033 

0821-1417-1217 (SMS/WA) 

0 Pengaduan Lalu Lintas 
0823-1290-7773 

0 Pengaduan PTSP 
0812-4740-5697 

0 Darurat Bencana BPBD 
0822-4863-8163 

0 RS Fatimah Olilit 
0822-4803-6596 

0 Teknisi PLN Saumlaki 
0822-4803-6596 

0 Damkar MTB 
0821-9836-5288 

0 Geofisika Saumlaki 
0918-22124 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 































































































TANIMBAR RAYA 


6 JANUARI -12 JANUARI 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


05 


Puncak 25 Tahun Tahbisan Episkopal Uskup Mandagi 


SAUMLAKI - Uskup Diosis 
wilayah Amboina, Mgr. Petrus 
Canisius Mandagi, M.S.C mer¬ 
ayakan syukuran pesta 25 tahun 
Episkopal atau tahbisan ber¬ 
sama seluruh umat Katolik di 
Kabupaten Kepulauan Tanim- 
bar, Provinsi Maluku dengan 
tema ‘Semangat Episcopal Mgr. 
Petrus Canisius Mandagi, Kita 
Tingkatkan Persaudaraan Seja¬ 
ti Menuju Kemandirian Gereja 
Katolik di Bumi Duan Lolat’ 
pada Minggu (22/12). 

Uskup Mandagi dalam sam¬ 
butannya mengungkapkan 
perasaan gembira melihat an¬ 
tusias seluruh umat katolik 
dan dirinya pun sangat terha¬ 
ru menyaksikan seluruh mas¬ 
yarakat Tanimbar, termasuk 
umat muslim dan protestan ikut 
dalam penjemputan kedatan¬ 
gannya ke Tanimbar. 

“Saya merasa gembira dan 
merasa terharu dengan datang 
di Kepulauan Tanimbar ini. 
Saya bersyukur ketika 25 tahun 
lalu saya datang disini dan tidak 
disangka-sangka saya masih bisa 
hidup selama 25 tahun disini, ini 
luar biasa. Saya hanya ingin men¬ 
yampaikan terima kasih, terima 
kasih dan terima kasih,” ungkap 
dia di Gedung Natar Kaumpu. 

Secara khusus selama 25 ta¬ 
hun pelayanannya Uskup Man¬ 
dagi menilai Tanimbar sudah 
sangat maju dan berkembang 
terutama pada hubungan antar 
umat beragama yang terjalin 
begitu hangat satu sama lain. 
Selain itu, ia pun menuturkan 
jika dirinya selalu menyuarakan 
tentang pemerintah yang bersih 
dari Korupsi, Kolusi dan Nipo- 
tisme (KKN), keharmonisan 
antar institusi keamanan Ten¬ 
tara Nasional Indonesia (TNI) 
dan Kepolisian, bidang pendi¬ 
dikan, kesehatan dan keutuhan 


lingkungan. 

“Saya senang sekali karena 
Provinsi Maluku telah tampil 
kedepan soal kerukunan antar 
umat beragama, perna ada gesekan 
agama tetapi sekarang kita sudah 
bertobat. Kita mampu melak¬ 
sanakan perparani, pesparawi dan 
mtq. Saya harap hal itu jangan 
dirusak, Tanimbar harus menjadi 
contoh ada kerukunan disini. Ka¬ 
tolik menjaga Protestan dan seba¬ 
liknya, kemudian bersama-sama 
kita menjaga umat muslim, budha 
dan hindu,” harapnya. 


Sementara itu. Bupati Ta¬ 
nimbar Petrus Fatlolon, SH., 
MH menilai bahwa sosok Usk¬ 
up Mandagi adalah seseorang 
yang luar biasa dan sederhana. 
Menurutnya ada banyak penca¬ 
paian selama pelayanan Uskup 
Mandagi dan mengajak seluruh 
masyarakat Bumi Duan Lolat 
untuk memanjatkan syukur 
karena sosok yang sangat dihor¬ 
mati umat katolik itu bisa mer¬ 
ayakan 25 tahun pentahbisan 
bersama-sama di Tanimbar. 

“Ada banyak keunggulan 
sepanjang uskup memimpin, 
diantaranya jumlah biarawan 
yang meningkat. Kita patut 


memanjatkan puji syukur ke¬ 
pada Tuhan karena ini sebuah 
kesempatan emas beliau ada di 
tengah-tengah kita. Saya ingin 
menyampaikan selamat kepada 
uskup yang telah memberikan 
perhatian besar untuk meraya¬ 
kan episcopal disini,” tutur dia. 

Rangkaian kunjungan dari Usk¬ 
up selama tiga hari di Tanimbar, 
diantaranya memimpin Per¬ 
ayaan Sakramen Krisma di Paro- 
ki Hati Kudus Arui, Perayaan 
Krisma di Paroki Santo Matias 
Saumlaki Gereja Stasi Tritunggal 


Maha Kudus Sifnana pada Sab¬ 
tu (21/12) dan Perayaan Syukur 
25 tahun Episkopal di Gedung 
Natar Kaumpu pada Minggu 
(22/12) dan pertemuan bersama 
pastores dan kembali ke Ambon 
pada Senin (23/12). 

Uskup Mandagri sendiri di¬ 
tahbiskan menjadi imam pada 
tanggal 18 Desember 1975 di 
Manado dan setelah tahbisan, 
ia diangkat menjadi socius 
sekaligus pembina para calon 
anggota tarekat MSC di Karan- 
ganyar sejak 1976 hingga 1977. 
Ia kemudian ditugaskan Pas¬ 
tor Paroki Gereja Bunda Hati 
Kudus, Kemakmuran, Jakarta 


hingga tahun 1978. 

Kemudian uskup 70 tahun ini 
kembali menjalani studi, kali 
ini di Leuven, Belgia sejak ta¬ 
hun 1978 hingga 1981, dan 
meraih gelar MA dalam Reli- 
gios Studies pada tahun 1979 
dan Lisensiat dalam Teologi 
Dogmatik pada tahun 1981. 
Sekembalinya ke Indonesia, 
ia ditugaskan menjadi dosen 
dogmatik di Seminari Tinggi 
Pineleng hingga tahun 1990. 
Antara tahun 1981 hingga 1982, 
ia juga kembali bertugas sebagai 
socius sekaligus pembina calon 
imam MSC, dan pada tahun 1982 
hingga 1990 ia menjadi superior 
pembina Skolastikat MSC. 

Sejak 1990 hingga 1994, ia men¬ 
jadi Provinsial Provinsi MSC In¬ 
donesia. Pada 10 Juni 1994, Mgr. 
Mandagi ditunjuk oleh Paus Yo- 
hanes Paulus II untuk meneruskan 
kepemimpinan Mgr. Andreas Pe- 
ter Cornelius Sol, M.S.C. di Keu¬ 
skupan Amboina. Pada 18 Sep¬ 
tember 1994, Mgr. Sol kemudian 
menjadi Penahbis Utama baginya, 
dengan didampingi oleh Uskup 
Auksilier Amboina bergelar Usk¬ 
up Tituler Apisa Maius, Mgr. Jo- 
sephus Tethool, M.S.C. dan Uskup 
Auksiler Ujung Pandang bergelar 
Uskup Tituler Amantia, Mgr. Jo- 
hannes Liku Ada. 

Dalam menjalankan kepemi¬ 
mpinannya, Uskup Mandagi 
langsung turun ke lapangan 
dalam menanggapi berbagai 
masalah yang ada dan menaruh 
juga fokus perhatian pada pen¬ 
didikan calon imam serta pen¬ 
didikan pada umumnya ter¬ 
masuk juga pendidikan umat. 
Selian itu, ia juga menempatkan 
kesehatan sebagai masalah uta¬ 
ma umat dan masyarakat dan 
melihat betapa pentingnya Ge¬ 
reja terlibat dalam kehidupan 
dan pendidikan politik.. (L02) 



Polres Gelar Konpres Akhir Tahun 

SAUMLAKI - Menjelang akh- ini juga, dibuka ruang bagi para 


ir tahun 2019, Kepolisian Resor 
(Polres) Maluku Tenggara Barat 
(MTB) menggelar Konferensi 
Pers dalam rangka Anev Kam¬ 
tibmas akhir tahun 2019 yang 
bertempat diruangan rapat Pol¬ 
res Maluku Tenggara Barat.Sela¬ 
sa (31/12) pukul 10.25 wit. 

Kapolres Maluku Tenggara 
Barat AKBP Andre Sukend- 
ar,S.I.K.,memimpin kegiatan 

Konferensi Pers yang didampin¬ 
gi Waka Polres Kompol Lode- 
vicus Tethool,S.H.M.H.,serta 
dihadiri para Kabag, Kasat dan 
para awak media Kabupaten 
Kepulauan Tanimbar. 

Dalam kegiatan Konferensi 
pers ini. Kapolres memaparkan 
data kasus yang ditangani, baik 
jumlah kasus maupun penyele¬ 
saian kasus selama tahun 2019, 
yang perlu diapresiasi dimana 
Polres Maluku Tenggara Barat 
merupakan salah satu Polres 
yang tingkat penyelesaian kasus¬ 
nya tinggi dari antara Polres - 
Polres yang ada di Jajaran Polda 
Maluku. Dalam Konferensi Pers 


awak media untuk dapat ber¬ 
tanya maupun memberikan ma¬ 
sukan bagi Polres MTB. “Kami 
memberikan kesempatan untuk 
para awak media memberikan 
pertanyaan maupun masukan 
guna untuk mendukung pelaksa¬ 
naan tugas Kepolisian kedepan 
yang lebih baik,” tegas Kapolres. 

Sementara itu pelaksanaan 
kegiatan Konferensi Pers da¬ 
lam rangka Anev Kamtib¬ 
mas akhir tahun 2019 ber¬ 
langsung aman dan lancar. (L02) 



Miy cmnam mniB 


S»li,a, 31 IWmbfr 2019 



Yulianus Batlayeri Jabat Kades Adaut 


SAUMLAKI - Yulianus Batlay- 
eri, S.Pd mengaku sebagai anak 
asli Desa Adaut di Kecamatan 
Selaru akan bertanggung jawab 
menjalankan mandat dari Bupati 
Kepulauan Tanimbar, Provinsi Ma¬ 
luku, Petrus Fatlolon, SH., MH se¬ 
bagai Pejabat Kepala Desa (Kades) 
agar pelayanan kepada masyarakat 
dapat berjalan dengan lancar. 

“Pada prinsipnya saya dipercay¬ 
akan sebagai penjabat Desa Adaut 
adalah sebagai mandat pimpinan 
dari Bupati Fatlolon. Saya adalah 
anak asli Desa Adaut, tentu saja san¬ 
gat mengenal keinginan dan meng¬ 
etahui betul karakter masyarakat di 
Adaut.” kata dia pada Senin (30/12). 

Kepala Bidang (Kabid) Perpus¬ 
takaan, Dinas Perpustakaan dan 
Kearsipan Tanimbar itu menga¬ 
takan proses pelantikan tersebut 
dilakukan Bupati Fatlolon di We- 
sawak pada Minggu (29/12) yang 
sesuai dengan Undang-Undang 
(UU) Nomor 6 Tahun 2014 ten¬ 
tang Desa dan Peraturan Pemer¬ 
intah Nomor 43 tahun 2014 yaitu 
pejabat kades yang baru dilantik 


mengemban tugas khusus ber¬ 
sama Badan Permusyawaratan 
Desa (BPD) membentuk panitia 
pemilihan serta memfasilitasi 
pemilihan dan pelantikan kades 
definitif serta menjalankan tugas 
pokok seorang kades. 

Kemudian ia menegaskan bah¬ 
wa dirinya akan mempersiapkan 
proses pemilihan sampai dengan 
pelantikan kepala desa definif 
dan membantu Pemerintah Daer¬ 
ah (Pemda) Tanimbar untuk 
membenahi segala kekurangan 
pada sistem Pemerintahan Desa 
(Pemdes), secara khusus pros¬ 
es pengelolaan Dana Desa (DD) 
yang sesuai dengan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa 
(APBDes) tahun 2020. 

“Saya akan membenahi sistem 
pemerintahan desa, apa bila ma¬ 
sih mengalami kekurangan dalam 
sistem perencanaan desa sampai 
dengan proses pengelolaan dana 
desa agar lebih baik lagi kedepan 
dan tepat sasaran sesuai dengan 
program kegiatan APBDES tahun 
2020 kedepan,” tutupnya. (LOl) 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 

















SfeLcBlemminLkaii 


6 JANUARI -12 JANUARI 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


MALUKU RAYA 


SKK Migas Ajak Dukung Proyek Blok Masela 



sama INPEX mensosialisasikan 
program memaksimalkan tingkat 
komponen dalam negeri (TKDN) 
dan pengembangan kapasitas na¬ 
sional untuk vendor dan tenaga 
kerja terkait Proyek Strategis Na¬ 
sional LNG Abadi, Wilayah Kerja 
Masela kepada pelaku industri 
penunjang hulu migas. 

“Program ini siap dimulai tahun 
depan, untuk itu Pemerintah ber¬ 
sama SKK Migas terus mendorong 
peningkatan kapasitas, kemam¬ 
puan vendor dan tenaga kerja In¬ 
donesia sesuai standar yang diper¬ 
lukan proyek LNG Abadi. Proyek 
ini adalah kesempatan emas bagi 
Indonesa untuk membangun kap¬ 
asitas nasional dan kemampuann¬ 
ya di laut dalam. Karena dimasa 
mendatang potensi cadangan mi¬ 
gas akan bergeser ke laut dalam,” 
Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto 
mengatakan dalam Sosialisasi 
Proyek LNG Abadi Kepada In¬ 
dustri Nasional Penunjang Hulu 
Migas, Kamis (19/12). 

“Proyek ini diharapkan dapat 
mendorong multiplier effect di 
tingkat nasional maupun daerah, 
mulai dari fase konstruksi proyek 
LNG Abadi sekitar 2-3 tahun lagi. 
Ini merupakan efek berganda 
nyata yang akan segera terwujud.” 


detil dari program peningkatan 
kapasitas nasional disampaikan 
kepada asosiasi industri penun¬ 
jang hulu migas dan perbankan, 
diantaranya identifikasi dan as- 
sessment kemampuan perusahaan 
dan pabrikan, analisa gap antara 
kemampuan & kapasitas pabri¬ 
kan dengan spesifikasi & volume 
proyek LNG Abadi, koordinasi 
bersama pabrikan potensial dalam 
meningkatkan kapasitas dan kual¬ 
itas produksi agar bisa memenuhi 
standar proyek LNG Abadi, serta 
bantuan akses modal perbankan. 

Penguatan kemampuan perusa¬ 
haan daerah dan masyarakat lokal 
menjadi salah satu program yang 
sudah disiapkan oleh INPEX bersa¬ 
ma SKK Migas. Sehingga manfaat 
proyek LNG Abadi ini benar-be¬ 
nar memberikan dampak ekonomi 
dan kesejahteraan di wilayah kerja 
Masela di Kabupaten Kepulauan 
Tanimbar dan Provinsi Maluku. 
Upaya yang dilakukan antara lain 
dengan program memfasilitasi 
kerjasama antara kontraktor nasi¬ 
onal dan vendor daerah, bantuan 
kepada pemda dalam menyiapkan 
tenaga kerja setempat sesuai kual¬ 
ifikasi proyek LNG Abadi dan 
juga dalam mengembangkan ven¬ 
dor setempat, urainya. 


“Program-program tersebut 
akan melibatkan berbagai para 
pemangku kepentingan terkait 
seperti para vendor dari in¬ 
dustri penunjang hulu migas, 
BUMN, lembaga perbankan dan 
pembiayaan lainnya, pemda, 
dan calon tenaga kerja, sehing¬ 
ga saya optimis 2-3 tahun lagi 
kapasitas nasional dari vendor 
maupun tenaga kerja Indonesia 
akan mampu memenuhi standar 
kebutuhan proyek LNG Aba¬ 
di serta target TKDN di proyek 
LNG Abadi dapat tercapai,” ujar 
Kepala SKK Migas. 

Berdasarkan perhitungan SKK 
Migas yang juga telah disepaka¬ 
ti dalam dokumen Plan of De- 
velopment (POD), pemanfaatan 
TKDN proyek LNG Abadi akan 
mencapai 26,62 %. “Maka dengan 
nilai proyek pembangunan sekitar 
USD 19,8 miliar, maka akan ada 
potensi sebesar USD 5,27 miliar 
atau setara dengan sekitar Rp 73 
triliun belanja barang/jasa di da¬ 
lam negeri. Ini adalah jumlah yang 
sangat besar, dan salah satu wujud 
nyata kontribusi hulu migas dalam 
membangun perekonomian Indo¬ 
nesia”, kata Kepala SKK Migas. 

TKDN ini dapat berupa ke¬ 
butuhan berbagai barang dan 
jasa yang telah tersedia di dalam 
negeri dan mampu memenuhi 
kebutuhan fase konstruksi dan 
produksi proyek LNG Abadi yang 
akan terdiri kilang LNG darat, 
pipa bawah laut, fasilitas pengola¬ 
han gas lepas pantai serta fasilli- 
tas sumur pemboran bawah laut. 

Dengan TKDN itu disediakan 
oleh perusahaan Indonesia di 
tingkat nasional dan daerah, 
maka lapangan pekerjaan bagi 
masyarakat Indonesia juga akan 
muncul, ungkapnya. 

Manfaat mega proyek LNG Aba¬ 
di ini diproyeksikan lebih besar 
lagi. Berdasarkan hasil studi efek 
berganda proyek LNG Abadi oleh 
LPEM Universitas Indonesia dan 
Universitas Pattimura pada tahun 
2018, diproyeksikan bahwa pada 
masa konstruksi hingga produk¬ 
si proyek LNG Abadi (yang dia¬ 


sumsikan berlangsung pada tahun 
2022-2055 atau selama 33 tahun), 
akan tumbuh delapan sektor in¬ 
dustri yakni: (1) Perminyakan & 
pertambangan, (2) konstruksi, 
(3) manufaktur, (4) perhotelan 
& restoran, (5) kelistrikan & gas 
hilir, (6) pertanian & perikanan, 
(7) perbankan & perumahan, (8) 
transportasi & komunikasi. 

Diindikasikan juga bahwa tena¬ 
ga dan waktu kerja yang timbul 
dengan tumbuhnya berbagai 
industri tersebut dalam kurun 
waktu 33 tahun adalah 73.195 
orang-tahun (cat: bukan 73.195 
orang per tahun), atau setara 
dengan sekitar 152 juta orang- 
jam (152 million man-hours). 

Dari sisi manfaat secara 
ekonomi. Produk Domestik Bruto 
secara nasional diproyeksikan naik 
sebesar $153 milyar dan pendapa¬ 
tan rumah tangga nasional juga 
naik sekitar $33,5 milyar dalam 
kurun waktu 33 tahun tersebut. 

Sementara itu. Presiden Di¬ 
rektur Indonesia INPEX Masela 
Ltd. Akihiro Watanabe menga¬ 
takan bahwa INPEX mendukung 
program pemanfaatan TKDN, 
penggunaan vendor & penyera¬ 
pan tenaga kerja Indonesia untuk 
pengembangan proyek LNG Aba¬ 
di. “Proyek LNG Abadi ini sangat 
penting baik bagi kami maupun 
bagi Indonesia, sehingga langkah 
sinergi bersama ini kami dukung 
sepenuhnya,” ungkapnya. 

Acara sosialisasi proyek LNG 
Abadi yang dilanjutkan dengan 
diskusi panel ini dihadiri oleh pe¬ 
jabat eselon 1 dari Kantor Men¬ 
teri Koordinasi Bidang Maritim 
dan Investasi, Kementrian En¬ 
ergi dan Sumber Daya Mineral, 
Kementrian Perindustrian, An¬ 
ggota Asosiasi Industri Penun¬ 
jang Hulu Migas. Diharapkan 
acara ini memberikan masukan 
terhadap Roadmap Peningka¬ 
tan Kapasitas Nasional Terkait 
Proyek LNG Abadi. Selanjutnya 
SKK Migas dan INPEX meren¬ 
canakan melanjutkan sosialisasi 
ini di Maluku sebagai Lokasi dari 
LNG Abadi pada Q1 2020. (SOI) 


Pemprov Maluku Peringati Hari Ibu ke 91 


Gubernur Ajak Unidar Semakin Berkualitas 


AMBON - Pemerintah Provinsi 
Maluku melalui Dinas Pember¬ 
dayaan Perempuan dan Perlind¬ 
ungan Anak, menggelar Peringa¬ 
tan Hari Ibu (PHI) ke-91 Tahun 
2019 di Ballroom Hotel Santika 
Ambon, Sabtu (4/1/20). 

Kegiatan yang diusung dengan 
tema, “Perempuan Berdaya Indo¬ 
nesia Maju,” ini ditandai dengan 
pemotongan nasi tumpeng ke-91 
oleh Ketua TP PKK Provinsi Ma¬ 
luku, Widya Pratiwi Murad Ismail. 

Sementara Menteri Pember¬ 
dayaan Perempuan dan Perlind¬ 
ungan Anak (PPPA) Republik 
Indonesia, I Gusti Ayu Bintang 
Darmawati dalam sambutannya 
yang disampaikan Gubernur Ma¬ 
luku, Murad Ismail mengatakan, 
hakikat PHI setiap tahunnya ada¬ 
lah mengingatkan seluruh rakyat 
Indonesia, terutama generasi 


muda akan arti dan makna Hari 
Ibu sebagai sebuah momentum 
kebangkitan bangsa, penggalan¬ 
gan rasa persatuan dan kesatuan 
serta gerak perjuangan perem¬ 
puan yang tidak dapat dipisahkan 
dari sejarah perjuangan bangsa 
Indonesia.Dikatakannya, tekad 
dan perjuangan kaum perempuan 
untuk mewujudkan kemerdekaan 
dilandasi oleh cita-cita dan se¬ 
mangat persatuan kesatuan menu¬ 
ju kemerdekaan Indonesia. 

“Pada kesempatan PHI ke-91 ini, 
saya ingin mengajak semua per¬ 
empuan untuk terus maju, mampu 
menjadi sosok yang mandiri, kreat¬ 
if, inovatif, percaya diri, dan tentun¬ 
ya akan bersama laki-laki menjadi 
kekuatan besar yang memastikan 
terwujudnya SDM unggul dan ber¬ 
daya saing menuju Indonesia Maju,” 
tandas Menteri Gusti Ayu. (POl) 


AMBON - Suasana Kampus Uni¬ 
versitas Darussalam (Unidar) Am¬ 
bon di Desa Tulehu, Kabupaten 
Maluku Tengah, siang itu terasa ber¬ 
beda. Meskipun lingkungan kampus 
masih penuh dengan tenda-tenda 
pengungsi terdampak gempa yang 
belum kembali ke rumah, namun 
“kampus merah” itu tetap melak¬ 
sanakan sebuah hajatan penting be¬ 
rupa wisuda 251 mahasiswanya di 
pengujung tahun ini, Sabtu (28/12). 

Didampingi sejumlah pimpinan 
OPD di lingkup Pemerintah Provin¬ 
si Maluku, Gubernur Maluku, Mu¬ 
rad Ismail, tiba di Kampus Unidar 
disambut Rektor dan Civitas Akade¬ 
mika Unidar, serta warga yang me¬ 
madati pelataran aula kampus yang 
berlokasi di desa Tulehu tersebut. 
Sebanyak 250 mahasiswa lulusan 
Unidar Ambon yang diwisuda siang 
itu, dan berlangsung dalam Rapat 


Senat Terbuka Luar Biasa. 

Saat memberikan sambutannya. 
Gubernur mengatakan, pendidikan 
merupakan jembatan emas menuju 
masa depan yang gemilang. “Tan¬ 
pa pendidikan yang bermutu dan 
unggul, kita akan sulit bersaing di 
pentas global yang makin maju dan 
kompetitif saat ini,” katanya. 

Dengan kesadaran itu, kata dia, baik 
Pemerintah Pusat maupun Pemer¬ 
intah Daerah terus mendorong upa¬ 
ya-upaya strategis untuk meningkat¬ 
kan kualitas pendidikan, mulai dari 
pendidikan dasar hingga perguruan 
tinggi. “Jika pendidikan Idta makin 
berlmalitas, maka akan tersedia SDM 
yang unggul, yang dapat menciptakan 
lapangan kerja, serta mampu mengek¬ 
splorasi dan mengeksploitasi potensi 
sumber daya alam yang tersedia di 
daerah ini, demi kemaslahatan dan 
masa depan kita semua,” uj arnya. (POl) 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 













MALUKU RAYA 


6 JANUARI -12 JANUARI 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


07 


JADWAL KAPAL PELNI di PELABUHAN SAUMLAKI - JANUARI 2019 


NO 

NAMA KAPAL 

KAPAL TIBA 

KAPAL BERANGKAT 

PELABUHAN TUJUAN 

KET 



HARI 

TANGGAL 

JAM 

TANGGAL 

JAM 



1 

KM SIRIMAU 

KAMIS 

9 Januari 

20.00 WIT 

9 Januari 

22.00 WIT 

TUAL-DOBO-TIMIKA-AGATS-MERAUKE (PP) 




SENIN 

20 Januari 

05.00 WIT 

20 Januari 

07.00 WIT 

KALABAHI-KUPANG-LEWOLEBA-MAUMERE-BAUBAU- 
WANCI-AMBON-SORONG-MANOKWARI (PP) 


2 

KM LEUSER 

RABU 

15 Januari 

03.00 WIT 

15 Januari 

05.00 WIT 

TUAL-DOBO-TIMIKA-AGATS-MERAUKE (PP) 




SABTU 

25 Januari 

10.00 WIT 

25 Januari 

13.00 WIT 

AMBON-NAMROLE-WANCI-BAUBAU-MAKASSAR- 
LABUAN BAJO-BIMA-BENOA-SURABAYA (PP) 


3 

KM PANGRANGO 

KAMIS 

2 Januari 

18.00 WIT 

2 Januari 

22.00 WIT 

TEPA-MOA-KISAR (PP) 




KAMIS 

16 Januari 

18.00 WIT 

16 Januari 

22.00 WIT 





MINGGU 

5 Januari 

18.00 WIT 

5 Januari 

22.00 WIT 

BANDA-AMBON 




MINGGU 

19 Januari 

18.00 WIT 

19 Januari 

22.00 WIT 




Dukungan PI lo Persen Blok Masela Untuk Maluku 


AMBON - Komisi VII DPR RI 
mendukung participating interest 
(PI) 10 persen pengelolaan Lapan¬ 
gan Gas Abadi Blok Masela menjadi 
milik Provinsi Maluku. Penegasan 
ini disampaikan Ketua Komisi VII 
DPR RI, Sugeng Suparwoto, saat 
bertatap muka dengan Gubernur 
Maluku, Murad Ismail, dalam agen¬ 
da kunjungan kerja Komisi VII 
DPR RI ke Provinsi Maluku. 

“Kami, Komisi VII DPR meminta 
kepada Kementerian ESDM un¬ 
tuk memberikan PI 10 persen Blok 
Masela sepenuhnya kepada mas¬ 
yarakat Maluku, apalagi platform 
Masela ini adalah onshore, sehingga 
secara administratif, secara geograf¬ 
is, menjadi haknya dari masyarakat 
Maluku,” kata politisi Partai Nas- 
Dem ini saat rapat dengar pendapat 
bersama Gubernur Maluku dan 
mitra Komisi VII di Hotel Santika 
Premiere, Ambon, Kamis (19/12). 
Dalam rapat itu pula hadir berbagai 
mitra strategis Komisi VII DPR RI, 
termasuk pula BPH Migas, SKK Mi¬ 
gas, Inpex dan Shell. 

Sugeng menyatakan dukungannya 
atas kesiapan Maluku yang beren¬ 
cana mempercepat waktu pembe¬ 
basan lahan dan analisa dampak 
lingkungan (amdal) Blok Masela, 
sebagaimana diyakinkan oleh Gu¬ 
bernur, bahwa akan menyelesa- 
iakan tahapan itu hanya dalam ku¬ 


run waktu dua tahun yakni sampai 
2020. Menurutnya, sepanjang itu 
tidak bertabrakan dengan regulasi, 
maka lebih cepat Blok Masela ber¬ 
produksi itu jauh lebih baik. 

“Kita berusaha untuk tetap prov- 
en, semua tetap by low. Tapi kalau 
secara aturan bisa cepat, kenapa ha¬ 
rus lambat? Syukur-syukur produk¬ 
si bisa di tahun 2024 sebagaimana 
diusulkan oleh Gubernur Maluku. 
Karena itu, ketika Pak Gubernur 
bilang urusan amdal dan pembe¬ 
basan lahan bisa diselesaikan sam¬ 
pai 2020, kenapa tidak?” tanyanya. 

Sebagai Komisi di DPR RI yang 
membidangi energi, riset dan te¬ 
knologi, serta lingkungan hidup, 
pihaknya mendukung apabila pihak 
investor dalam hal ini Inpex juga 
menginginkan tahapan konstruksi 
sudah bisa berjalan di tahun 2021 
mendatang. “Kami support, inves¬ 
tor juga harus diberikan insentif, 
kalau disentif kecuali dia melanggar 
aturan,” ujarnya. 

Sebelumnya, Gubernur Maluku, 
Murad Ismail, dalam rapat dengar 
pendapat itu menyampakan kes¬ 
iapan Maluku antara lain lahan, 
pengembangan sumberdaya ma¬ 
nusia, bahkan juga telah siap aspek 
penawaran PI 10 persen. 

“Kami telah mengeluarkan re¬ 
komendasi pinjam pakai kawasan 
hutan seluas 1.407 helrtar, untuk loka¬ 


si pembangunan infrastruktur LNG 
(onshore), juga telah membentuk tim 
pengadaan lahan infrastruktur di Ka¬ 
bupaten Kepulauan Tanimbar, untuk 
pembangunan infrastruktur utama, 
dan pendukung. Tim dari SKK Mi¬ 
gas, Inpex dan Pemerintah Provinsi 
sudah turun ke Tanimbar dan did¬ 
ampingi Pemerintah Kabupaten se¬ 
tempat,” ungkapnya. 

Dari kesiapan pengembangan 
SDM, pada 23 November 2019, 
pihaknya telah melakukan penan¬ 
datanganan Nota Kesepahaman, 
(MoU) antara Pemerintah Provinsi 
Maluku, dengan BP Jamsostek, da¬ 
lam rangka Pelaksanaan Pelatihan 
Pra Kerja, bagi 400 Pencari Kerja 
lulusan SM A sederajat di Provin¬ 



si Maluku. BP Jamsostek bahkan 
mendepositokan dana senilai Rp 1,1 
triliun di Bank Maluku dan Ma¬ 
luku Utara, untuk jaminan sosial 
ketenagakerjaan. 

“Kami juga telah menyurati Kepa¬ 
la SKK Migas, untuk menginfor¬ 
masikan kebutuhan tenaga kerja, di 
Blok Masela sesuai kualifikasi yang 
dibutuhkan,” jelasnya. 

Sementara soal PI 10 persen. 
Pemerintah Provinsi Maluku, tel¬ 
ah menyurati Kepala SKK Migas, 
tertanggal 6 November 2019, peri¬ 
hal Penawaran PI 10% di Wilayah 
Kerja Masela, Bula, dan Non Bula 
Kepada Pemerintah Provinsi Ma¬ 
luku. Pada 5 Desember 2019, 
Kepala SKK Migas juga menyura¬ 
ti Pemerintah Provinsi Malu¬ 
ku, Perihal penawaran PI 10% 
Wilayah Kerja Seram Bula, dan 
Wilayah Kerja Seram Non Bula. 

“Saat ini Pemerintah Provinsi 
Maluku, sesuai dengan kewenan- 
gannya, sedang dalam tahap meny¬ 
iapkan BUMD, sesuai syarat dan 
ketentuan yang diatur dalam. Per¬ 
men ESDM No. 37/2016, untuk 
menerima dan mengelola PI 10% 
di wilayah kerja Masela, Bula, dan 
Non Bula serta jasa penunjang 
lainnya. Untuk itu, kami minta apa 
yang menjadi hak kami, jangan 
lagi diganggu oleh pihak mana¬ 
pun,” tandas Murad Ismail. (POl) 


Inflasi Maluku Terkendali di 2019 


AMBON - Provinsi Maluku pada 
Desember 2019 kembali mencatat¬ 
kan deflasi, dan secara tahunan laju 
inflasi terkendali. Indeks Harga Kon¬ 
sumen (IHK) Provinsi Maluku pada 
Desember 2019 tercatat mengalami 
deflasi 0,29% secara bulanan (month 
to month/mtm), dimana pada No¬ 
vember 2019 juga mencatatkan de¬ 
flasi sebesar 0,80% (mtm). Sementara 
secara tahun berjalan (year to date/ 
ytd) dan secara tahunan (year on 
year/yoy) mengalami inflasi 2,08% 
(ytd;yoy) dengan target pencapaian 
inflasi tahun 2019 yang ditetapkan 
oleh Tim Pengendalian Inflasi Daer¬ 
ah (TPID) Maluku adalah sebesar 
3,5%±1% (yoy). 

Melalui rilis media dari Kepala 
Tim Sistem Pembayaran Pengelo¬ 
laan Uang Rupiah, Layanan dan Ad¬ 
ministrasi Kantor Perwakilan Bank 
Indonesia Provinsi Maluku, Teguh 
Triyono bahwa deflasi Maluku pada 
Desember 2019 disebabkan oleh 
kelompok bahan makanan yang 
mencatatkan deflasi 0,65% (mtm). 
Pada kelompok bahan makanan, 
deflasi disebabkan oleh turunnya 
harga subkelompok ikan segar, ter¬ 


utama ikan layang, ikan kakap putih 
dan ikan mumar. Melimpahnya pa¬ 
sokan seiring karena kondisi cuaca 
yang mendukung kegiatan melaut 
di Maluku menjadi faktor utama 
turunnya harga komoditas tersebut. 
Selain itu, deflasi pada kelompok ba¬ 
han makanan juga dipicu oleh harga 
cabai merah dan cabai rawit yang 
telah turun sejak November 2019. 
Turunnya harga cabai telah terjadi 
sejak di sentra produksi di Sulawe¬ 
si Selatan. Provinsi Maluku saat ini 
masih mengandalkan provinsi lain 
untuk memenuhi pasokan bum¬ 
bu-bumbuan dan sayur-sayuran. 

Namun demikian, kelompok 
transportasi, komunikasi dan jasa 
keuangan masih mengalami infla¬ 
si yang cukup tinggi karena dipicu 
oleh harga tiket angkutan udara. 
Selain itu, kelompok makanan jadi 
juga memberikan andil terhadap 
tekanan inflasi terutama mening¬ 
katnya konsumsi untuk komoditas 
kue kering dan enbal gepe. Kedua 
kelompok komoditas tersebut men¬ 
galami inflasi karena meningkatn¬ 
ya permintaan menjelang dan saat 
libur Natal dan Tahun Baru. (RI3) 


Wic^ai^ak Para Istri Pejabat Perangi Stimting 


AMBON - “Menjadi ibu ada¬ 
lah karir, 24 jam sehari, tujuh hari 
seminggu, sepanjang tahun, sepan¬ 
jang hidup. Tak ada bonus, tak ada 
uang lembur, tak ada tunjangan, tak 
ada gaji, tak ada cuti, dan kadang- 
kadang tidak dihargai. Namun kita 
harus bangga dan bahagia, karena 
surat tugas kita diberikan langsung 
oleh Sang Pencipta. Ibu adalah ratu 
yang tak bermahkota di kepala, na¬ 
mun bertelapak kaki surga,” kata istri 
Gubernur Maluku, Widya Murad 
Ismail, usai mengukuhkan para Ket¬ 
ua Tim Penggerak PKK sebagai Ibu 
Parenting di Ballroom Hotel &ntika 
Premiere, Ambon, Kamis (19/12). 

Widya yang juga Duta Parenting 
(Perangi Stunting) Provinsi Malu¬ 
ku, ini seakan tak pernah lelah untuk 
mengkampanyekan “potong pele” atau 
perangi stunting di Provinsi Maluku. 
Setelah turun langsung ke empat desa 
yang menjadi locus kasus stunting di 
tiga kabupaten di Maluku yakni Seram 
Bagian Barat, Kepulauan Aru dan Ma- 
lulm Tengah, kali ini Widya mengajak 
para istri Bupati dan Walikota yang 
notabene adalah Ketua Tim Penggerak 
PKK di daerahnya, untuk bersama-sa¬ 


ma memerangi stunting di daerahnya 
masing-masing. “Hari ini kita berada 
pada upaya untuk menyatukan lang¬ 
kah, berkolaborasi, dan bersinergi ber¬ 
sama membangun komitmen antara 
Provinsi dan Kabupaten/Kota,” kata 
Widya mantap. 

Penamaan Ibu Parenting di Kabu¬ 
paten/Kota juga cukup istimewa, 
sebab diberi nama sesuai dengan 
karakter dan ciri khas masing-masing 
daerah dalam penyebutan sosok seo¬ 
rang ibu. Nama-nama Ibu Parenting 
yang dikukuhkan oleh Widya adalah 
Asnib Parenting (Maluku Tenggara), 
Ina Parenting (Maluku Barat Daya), 
Renad Parenting (Tual), Mama Par¬ 
enting (Ambon), Enang Parenting 
(Tanimbar), Ngina Parenting (Buru), 
Ina Parenting (Buru Selatan), Ina Par¬ 
enting (SBB), Jinang Parenting (Aru), 
dan Nina Parenting (SBT). 

“Saya sangat yakin, Insyaa Allah di 
tangan mama-mama yang hebat dan 
luar biasa ini, akan terwujud niat 
baik kita semua dalam memerangi 
stunting di bumi raja-raja Malu¬ 
ku, untuk menuju generasi Maluku 
yang berkualitas tanpa stunting,” 
kata Widya penuh optimis. (POl) 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 































6 JANUARI -12 JANUARI 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


NUSA DAN SULA 


2 Orang Korban Jiwa Banjir Bandang di Sangihe 


MANADO - Peristiwa bencana 
alam banjir bandang dan tanah 
longsor terjadi di Kampung Lebo 
Kecamatan Manganitu Kabupat¬ 
en Kepulauan Sangihe, Sulawesi 
Utara, Jumat (3/1) sekitar pukul 
05.30 WITA. Bencana terse¬ 
but mengakibatkan dua orang 
meninggal dunia, sejumlah war¬ 
ga luka-luka dan puluhan rumah 
penduduk rusak. 

Adapun data korban mening¬ 
gal dunia dan luka-luka serta 
kerusakan rumah, disampaikan 
Kapusdatinmas BNPB Agus Wi- 
bowo, pertama, ardalah Lahode 
Mangape, pria berusia 83 tahun, 
warga Lindongan II Kampung 
Lebo Kecamatan Manganitu. 
Korban meninggal karena ha¬ 
nyut terbawa arus banjir bandang 
dan sempat ditemukan warga 
di sekitar pantai kampung Lebo 
pada pukul 08.00 WITA dalam 
keadaan hidup, namun setelah 
dievakuasi ke Puskesmas terdekat 
korban meninggal dunia. 

Korban kedua adalah Armando 
Makanagin. Dia adalah remaja 
pria berumur 18 tahun, warga 
Lindongan III Kampung Lebo 
Kecamatan Manganitu. Sedang¬ 
kan korban luka masing-masing 
adalah Wilmar Budiman (L) 72 
tahun, dirawat di Rumah Sakit 
Liun Kendaghe, lalu Utce Makaw- 
imbang (P) 46 tahun dirawat 
di Puskesmas Managanitu, dan 
Valen Pubikiran (L) 13 tahun 


dirawat di Puskesmas Manganitu. 

“Sementara itu korban hilang, 
bernama Armando Makanangin 
(18), warga setempat. Dugaan 
sementara korban tertimbun 
tanah longsor, di Lindongan III 
Kampung Lebo. Tiga korban lu¬ 
ka-luka, yakni Wilmar Budiman 
(72), Uce Makawimbang (46) 
dan Valen Pubukiran (13), keti¬ 
ganya warga kampung setempat. 
Sedangkan data sementara ru¬ 
mah warga Lindongan II Kam¬ 
pung Lebo yang mengalami ker¬ 
usakan total atau hilang terbawa 
arus banjir bandang, sebanyak 28 
unit. Rinciannya, 4 rumah hilang 
dan 24 rusak parah. Kemudian, 
rumah warga yang mengala¬ 
mi kerusakan akibat tertimbun 
tanah longsor di Lindongan III 
Kampung Lebo, sebanyak 5 unit,” 
kata Kabid Humas Polda Sulut, 
Kombes Pol Jules Abraham Abast, 

Selain korban manusia, bencana 
juga mengakibatkan kerusakan 
atau kehilangan rumah, terrma- 
suk GBI Yerusalem Baru. Sebagai 
catatan diperkirakan data semen¬ 
tara korban luka dan kerusakan 
material masih dapat bertambah. 
Situasi saat ini intensitas hujan su¬ 
dah menurun. Pemerintah Daerah 
dibantu dari unsur TNI/Polri ser¬ 
ta relawan dan warga membantu 
proses evakuasi dan pembersihan 
material sisa banjir dan longsor. 

Selain itu Polres Sangihe ber¬ 
sama personel TNI sigap mem- 


Ekonomi Sulsel Dipastikan Terjaga 


MAKASSAR - Perekonomian 
Sulawesi Selatan (Sulsel) ber¬ 
dasarkan besaran Produk Domes¬ 
tik Regional Bruto (PDRB) atas 
dasar harga berlaku triwulan III- 
2019 tumbuh 7,21 persen. 

Gubernur Sulsel, Prof HM Nur- 
din Abdullah, menyebutkan, mo¬ 
mentum pertumbuhan ini dapat 
dijaga di tahun 2020. “Saya yakin 
pertumbuhan ekonomi kita bisa 
terjaga,” kata Nurdin Abdullah, di 
Sheraton Hotel, Sabtu (4/1) 

Hal ini ditopang terutama di 
sektor pertanian, serta bagaimana 
pemerintah menghadirkan kemu¬ 
dahan bagi dunia usaha. Di sektor 
investasi, yang mempersulit in¬ 
vestasi untuk dibenahi. “Terma¬ 
suk penyelenggara pemerintahan, 
betul-betul menjadikan Sulsel ini 


karpet merah bagi dunia usaha,” 
ujarnya. 

Sedangkan, Kepala Bank Indone¬ 
sia Kantor Perwakilan Sulawesi Se¬ 
latan, Bambang Kusmiarso, mem¬ 
prediksi, pertumbuhan ekonomi 
Sulawesi Selatan di tahun 2020 
tetap tinggi, yakni di kisaran 7,2 
hingga 7,6 persen (yoy). “Dengan 
modal pembangunan yang telah 
dilakukan pada tahun 2019 dan 
dengan mencermati perkemban¬ 
gan ekonomi yang ada, pertum¬ 
buhan ekonomi Sulawesi Selatan 
2020 diperkirakan akan mening¬ 
kat dalam kisaran 7,2 - 7,6% 
(yoy),” terang Bambang Kusmi¬ 
arso, saat menggelar Pertemuan 
Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 
2019, di Hotel Claro Makas- 
sar, beberapa waktu lalu. (P06) 



bantu korban banjir bandang 
dan tanah longsor yang melanda 
wilaya tersebut. 

“Berdasarkan laporan dari Pol¬ 
res Kepulauan Sangihe, selain 
menimbulkan korban jiwa dan 
material, banjir bandang juga 
mengakibatkan terputusnya akses 
jalan yang menghubungkan Ke¬ 
camatan Manganitu dan Tamako. 
Bahkan hingga saat ini, TNI-Polri 
dan pihak terkait lainnya beserta 


masyarakat masih terus berupaya 
mencari korban hilang akibat 
bencana. Mereka juga berusaha 
membantu dan mengevakua¬ 
si warga beserta barang-barang 
berharga ke tempat yang lebih 
aman. Untuk mengantisipasi ke¬ 
jadian yang tidak diinginkan, 
kini Personel TNI - Polri dan 
pihak terkait lainnya masih di¬ 
siagakan di lokasi bencana,” tegas 
Kabid Humas Polda Sulut. (M 13) 



Anugrah Satya Lencana di Pemkot Kupang 


KUPANG - Penganugerahan 
Tanda Kehoramatn Satyalancana 
Karya Satya Masa Bakti 10 Tahun 
(X), Masa Bakti 20 Tahun (XX), 
Masa Bakti 30 Tahun (XXX) 
Lingkup Pemerintah Kota Kupang 
Periode Desember Tahun 2019 
kepada 312 PNS Lingkup Pemer¬ 
intah Kota Kupang. 

Rinciannya adalah 30 tahun 
Pengabdian sebanyak 62 Orang, 
20 Tahun pengabdian sebanyak 
85 orang, dan 10 tahun pengab¬ 
dian sebanyak 165 orang yang ber¬ 
langsung di Aula Rumah Jabatan 
Wali Kota Kupang, Kamis (19/12). 
Hadir dalam acara tersebut Wali 
Kota Kupang, Dr. Jefirtson R. 
Riwu Kore, MM, MH, Penjabat 
Sekda Kota Kupang, Ir. Elvianus 
Wairata,M.Si yang juga mener¬ 
ima penghargaan, para staf ahli 
wali kota kupang, para pimpinan 
perangkat daerah, para camat, dan 
para penerima tanda kehormatan.. 

Dalam sambutannya Wali Kota 
Kupang mengatakan. Aparatur 
Sipil Negara (ASN) yang su¬ 
dah berbakti sudah sepantasnya 
mendapatkan penghargaan. “Saya 
ingin mengucapkan terima kasih 
atas pengabdian yang tulus Ba¬ 
pak/Ibu sekalian untuk memban¬ 
gun Bangsa Indonesia terkhusus¬ 
nya Kota Kupang yang kita cintai,” 
ungkap Wali Kota Kupang. 

Melanjutkan sambutannya. Wali 
Kota Kupang menyampaikan, ren¬ 
cana program yang akan di perun¬ 
tukan bagi ASN yakni pemberian 


rumah kepada ASN yang belum 
memiliki rumah dengam mem¬ 
berikan uang muka kepada para 
ASN yang benar - benar belum 
memiliki rumah dan selanjutn¬ 
ya penerima yang melanjutkan 
dengan membayar cicilan.“Saya 
minta Bagian Hukum Setda Kota 
Kupang untuk menghapuskan 
PPHP agar uang muka rumah 
lebih ringan sehingga dapat mem¬ 
bantu para ASN dan masyarakat 
juga bisa memiliki rumah dengan 
mudah,” ujar Wali Kota Kupang. 

Di akhir sambutan. Wali Kota 
Kupang kembali mengajak 
seluruh ASN agar mendukung 
semua program pemerintah, teru¬ 
tama yang sedang berjalan Gera¬ 
kan Kupang Hijau. “Saya berharap 
Bapak/Ibu ASN menjadi teladan 
untuk menanam pohon kepada 
masyarakat, terutama di lingkun¬ 
gan sekitar rumah serta menanam 
pohon, hemat air, tanam air, dan 
mengurangi sampah plastik,” ajak 
Wali Kota Kupang. 

Adapun tujuan Penganugerahan 
tanda kehormatan Satyalancana 
Karya Satya untuk memberikan 
penghargaan kepda PNS yang 
telah bekerja dengan penuh ded¬ 
ikasi, tanggung jawab, kejujuran, 
kecakapan, dan disiplin secara 
terus menerus selama sepuluh 
sepuluh hingga tiga puluh ta¬ 
hun dan setia kepada Pancasila, 
Undang - undang Dasar 1945, 
Bangsa dan Negara, serta Pemer¬ 
intah Republik Indonesia. (K04) 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 











TANAH PAPUA 


6 JANUARI -12 JANUARI 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


09 gfeLcBllsmiiiimlkM 


BTM Resmikan Fasilitas Pariwisata Jayapura 


JAYAPURA - Menjawab kebu¬ 
tuhan di sektor perhubungan dan 
pariwisata, Wali Kota Jayapu¬ 
ra Dr Benhur Tomi Mano, MM 
meresmikan operasional kapal 
wisata KM Youtefa, 5 unit Bus 
Rapid Transit (BRT) dan sejum¬ 
lah CCTV yang telah terpasang 
di beberapa titik di Kota Jayapura. 
Pada kesempatan itu, Pemerintah 
Kota Jayapura juga menghibahkan 
2 unit speed boat bagi Badan Usa¬ 
ha Milik Kampung (BUMK) kam¬ 
pung Tobati dan Enggros. 

“Jumlah penduduk yang terus 
melonjak membuat banyak mas¬ 
yarakat menghabiskan akhir pe¬ 
kan di tempat yang sama. Dengan 
adanya kapal wisata ini, masyarakat 
Kota Jayapura dan tamu dari luar 
daerah bisa menikmati wisata Port 
Numbay. Saya minta di kapal wisata 
ini ditempatkan souvenir khas port 
numbay dari 14 kampung,” katanya 
meresmikan operasional perhubun¬ 
gan darat dan laut di Terminal Mes- 
ran, Rabu (18/12). 

Kapal wisata KM Youtefa memili¬ 
ki rute Terminal Mesran - Termi¬ 
nal Youtefa, tarif dewasa Rp 50.000 
dan anak-anak Rp 25.000. Terminal 
Mesran - Holtekamp, tarif dewa- 



50.000. Terminal Mesran - Pasir 
VI, tarif Rp 50.000 dan anak-anak 
Rp 25.000. Untuk persewaan kapal 
dikenakan tarif Rp 8.000.000. 

Sementara itu, rute BRT melayani 
3 koridor yakni Terminal Mesran - 
Terminal Angkasa (melalui angkasa 
dan dok). Terminal Entrop - batas 
kota Waena (melalui jalan protokol 
dan ring road Hamadi) dan Ter¬ 
minal Entrop - Skouw Perbatasan. 


Mesran untuk rute angkasa dan ter¬ 
minal Entrop untuk rute batas kota 
Waena. Wali Kota meminta, supir 
BRT tidak dalam pengaruh alkohol 
dan harus berlisensi SIM. 

Kepala Dinas Perhubungan Jus- 
tin Sitorus, SH, MH mengatakan 
bahwa Pemerintah Kota Jayapura 
melalui peningkatan pelayanan 
bidang perhubungan terus be¬ 
rupaya tidak hanya pengadaan 


armada, melainkan meningkatkan 
keamanan dan kenyamanan. Pe¬ 
merintah dituntut memberikan ja¬ 
minan rasa aman dan nyaman pada 
masyarakat, maka dalam menekan 
angka kriminalitas yang sangat 
strategis dan berkecenderungan 
meningkat, telah dipasang CCTV 
di sejumlah titik guna menjawab 
kebutuhan keamanan masyarakat. 

“Alat transportasi untuk memenuhi 
penyediaan sarana transportasi yang 
memadai bagi masyarakat Kota Jay¬ 
apura, dalam rangka peningkatan 
pelayanan transportasi di darat mau¬ 
pun di laut. Dengan memperhatikan 
derajat perekonomian masyarakat 
asli Port Numbay, juga memberikan 
jaminan keamanan dan kenyaman¬ 
an masyarakat Kota Jayapura melalui 
CCTYy' katanya. 

“Dermaga sandar kita harapkan 
dari Kemenhub RI sudah disam¬ 
paikan untuk dibantu di kawasan 
teluk, lalu halte bus sudah dibuat 
namun sarana pendukung masih 
perlu terus dibangun karena bus 
berhenti di titik tertentu. Oper¬ 
asional kapal dilayani setiap hari 
berdasarkan jumlah penumpang, 
sementara bus dilayani setiap hari 
sampai jam 5 sore,” katanya. (K03) 


NTP Papua Turun pada Desember 


JAYAPURA - Kepala Badan Pu- 
sat Statistik Papua (BPS) Papua Si- 
mon Sapary mengatakan pada De¬ 
sember 2019, Nilai Tukar Petani 
(NTP) Papua turun -0,53 persen 
dengan indeks NTP sebesar 92,64. 

Penurunan terjadi karena adan¬ 
ya kenaikan indeks harga dibayar 
petani (Ib) lebih besar dari indeks 
harga diterima petani (It). 

Hal ini dikatakan Kepala BPS 
Papua Simon Sapary di Jayapura, 
Jumat, dalam satu kesempatan. 

Diketahui, NTP nasional pada 
Desember 2019 tercatat 104,46 
atau mengalami peningkatan 0,35 
persen. Pada Desember 2019 pula. 
Provinsi Papua tercatat mengalami 
inflasi 0,71 persen, dimana ber¬ 
dasarkan kelompok pengeluaran¬ 


nya, perubahan yang terjadi yaitu, 
bahan makanan naik 1,02 persen. 

Kemudian makanan jadi, minu¬ 
man, rokok dan tembakau turun 
naik 0,14 perumahan. “Tak sam¬ 
pai disitu, perumahan pun naik 
1,13 persen, lalu sandang naik 
0,37 persen, kesehatan naik 0,16 
persen. Sementara pendidikan, 
rekreasi dan olahraga naik 0,04 
persen. Ditutup dengan transpor¬ 
tasi dan komunikasi yang naik 
0,01 persen,” ucap Simon. 

Sementara secara nasional, 
tambah Simon, deflasi pedesaan 
tertinggi terjadi di Jawa Timur 
sebesar 1,06 persen. Sedangkan 
nilai tukar usaha rumah tangga 
di Papua pada Desember 2019 
tercatat naik 0,05 persen. (P02) 


Penumpang Hari Natal 2019 Menurun 


JAYAPURA - Badan Pusat Statis¬ 
tik (BPS) Papua merilis data jumlah 
penumpang angkutan laut yang 
berangkat pada November 2019, 
tercatat sebanyak 14.120 orang, 
yaitu 11.768 orang dari pelabuhan 
Jayapura dan 2.352 dari pelabuhan 
Merauke. 

Kepala BPS Papua Simon Sapary 
katakan dari angka tersebut, terja¬ 
di penurunan jumlah penumpang 
berangkat sebesar 10,48 persen 
dibanding bulan sebelumnya. 

Sementara untuk jumlah penump¬ 
ang yang datang dengan angkutan 
laut pada November 2019, sam¬ 
bung dia, mengalami peningkatan 
sebesar 23,35 persen. “Tercatat se¬ 
banyak 12.013 orang penumpang 
yang datang di Papua yang terdiri 
dari 9.701 orang datang di Pelabu¬ 
han Jayapura dan 2.312 orang yang 
datang di pelabuhan Merauke,” 
terang ia di Jayapura, Jumat. 


Simon juga menyampaikan untuk 
volume barang yang dimuat pada No¬ 
vember 2019 tercatat sebesar 14.912 
ton. Dimana terjadi penurunan se¬ 
besar 12,5 persen dibanding bulan 
sebelumnya. “Di Pelabuhan Jayapura, 
volume muat barang pada Novem¬ 
ber 2019 tercatat sebesar 11.153 ton. 
Sedangkan di Pelabuhan Merauke, 
volume muat barang tercatat sebesar 
3.759 ton,” ucapnya. 

Sedangkan untuk volume barang 
yang dibongkar pada November 
2019 tercatat sebesar 130.653 ton. 
“Kalau untuk volume yang dibong¬ 
kar, terjadi peningkatan 10,81 pers¬ 
en dibandingkan volumenya pada 
Oktober 2019”. 

“Di Pelabuhan Jayapura, volume 
bongkar barang pada November 
2019 tercatat sebesar 96.612 ton. 
Di Pelabuhan Merauke, volume 
bongkar barang tercatat sebesar 
34.041 ton,” pungkas ia. (P02) 


Pelepasan Jenazah Korban Penembakan KSB 



JAYAPURA - Bertempat di Ma- 
korem 172/PWY Abepura, Pang¬ 
dam XVII/Cenderawasih Mayjen 
TNI Herman Asaribab memimpin 
langsung upacara pelepasan Jenazah 
Sertu Anumerta Miftachur Rohmat. 
Pada Selasa (31/12). 

Dalam kegiatan tersebut Pangdam 
selaku Pangkoops TNI Wilayah Pap¬ 
ua secara langsung memimpin Up¬ 
acara Pelepasan Jenazah Almahum 
Sertu Anumerta Miftachur Rohmat 
yang diberangkatkan dari Makorem 
172/PWY pada pukul 05.00 WIT 
menuju Bandara Sentani Jayapura 
dengan menggunakan kendaraan 
jenazah Kodim 1701/Jayapura dan 
Kendaraan Pengawalan Pomdam 
XVII/Cenderawasih. 

Selanjutnya di Bandara Sentani 
Jayapura Danrem 172/PWY selaku 
Dankolakops menjadi Irup dalam 
upacara pemberangkatan Jenazah 
Almahum Sertu Anumerta Mifta¬ 
chur Rohmat menuju Jakarta dan 
dilanjutkan ke Semarang dengan 
menggunakan Pesawat Garuda GA 
0236, dengan didampingi langsung 
oleh Lettu Inf Hanif Purwanto Pasi 
Minlog Satgas Yonif 713/ST. 

Sesampainya di Bandara Ahmad 
Yani Jenazah Almarhum akan dib¬ 
erangkatkan menuju rumah duka di 
Desa Gempol Denok Dukuh Gena- 


tan Rt 5. Rw 2, Kecamatan Dempek, 
Kabupaten Demak, Jawa Tengah 
dengan menggunakan kendaraan 
Jenazah Kodim 0733/BS. 

Sebelumnya Kapendam XVII/Cen- 
derawasih Kolonel Cpl Eko Daryan- 
to menerangkan bahwa Almarhum 
Sertu Anumerta Miftachur Rohmat 
anggota Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 
713/ST menjadi korban penembakan 
yang dilakukan oleh kelompok sipil 
bersenjata (KSB) ketika 10 orang Per¬ 
sonil Pos Bewan Baru Satgas Pamtas 
Yonif Raider 713/ST sedang melak¬ 
sanakan patroli sekaligus pengambi¬ 
lan logistik ke wilayah Pos Kali Asin, 
Distrik Yeti, Kabupaten Keerom. 
Dalam Patroli tersebut mendapatkan 
gangguan tembakan dari ketinggian 
(penghadangan) oleh KSB pimpinan 
Jefrison Pagawak sehingga terjadi 
Kontak Tembak dan mengakibatkan 
Serda Miftachur Rohmat Meninggal 
Dunia dan Prada Juwandhy Ramad¬ 
han mengalami luka di bagian pelipis 
akibat terkena rekolset peluru. 

Dengan kejadian tersebut Kodam 
Cenderawasih langsung memerin¬ 
tahkan dan menekankan seluruh 
jajaran Satgas Pamtas Yonif Raider 
713/ST yang dekat dengan lokasi 
kejadian melakukan pengejaran 
dan menekankan kepada Satuan 
Jajaran Kodam Cenderawasih baik 
Satuan Organik maupun Satuan 
Penugasan untuk meningkatkan 
kewaspadaan dan kesiapsiagaan 
guna mengantisipasi aksi gangguan 
susulan yang akan dilakukan oleh 
Kelompok Separatis Bersenjata 
(KSB) serta melakukan koordi¬ 
nasi dengan pihak keamanan dan 
Konsulat RI di PNG agar dapat 
membantu apabila KSB tersebut 
melarikan diri ke wilayah Negara 
PNG ,” pungkas Kapendam. (M02) 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 












10 


6 JANUARI -12 JANUARI 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


ANEKA RAGAM 


Mantan Tukang Las Sukses Bisnis Parfum 




TEKA TEKI SILANG #022 


MENDATAR 

I. Nama ikan hias. 4. Ukuran. 9. Orang yang diu¬ 
tus Tuhan. 10. Teluk di Peiabuhan Kota Padang. 

II. Encer. 12. Rasa mangga muda. 13. Perahu lesung. 
15. Seni (Inggris). 16. Bahan pembuatan gula di Ero- 

a. 17. Seiamat tinggai (Spanyoi). 20. Beras tanak. 
2. Institut Keguruan limu Pendidikan. 25. Udang 
kering. 26. Aksen; gaya bicara. 29. Lumer. 30. Pen¬ 
erbangan Perancis. 31. Pangkaian Udara (singkat). 
32. Negara bekas Uni Soviet di wiiayah Laut Hitam. 
35. Barang Haius. 36. ... Santang (tokoh dari Kerajaan 
Pajajaran yang terkenai sakti mandraguna). 38. Mera¬ 
sa kenyang. 40. Bekas iuka dalam kena bentur / pukul. 
43. Penjara. 45. Mata (Inggrus). 46. Buka (In^ris). 
48. Mega. 49. Ikhlas. 50. Konkuren. 51. Profit. 
52. Bulan bersinar penuh. 53. Persesuaian. 


JAKARTA - Angga Pratama, 
merupakan salah satu dari seki¬ 
an pengusaha yang sukses di In¬ 
donesia. Usaha Angga bergerak 
dalam industri wewangian, alias 
parfum. Uniknya, Angga men¬ 
yatukan bahan-bahan tradision¬ 
al dalam ramuan parfumnya, 
dia menamai produknya dengan 
sebutan Parfum Batik. 

Jiwa usaha Angga memang ti¬ 
dak perlu lagi dipertanyakan, 
selama 12 tahun Angga sudah 
bejibaku menjadi seorang pen¬ 
jaja parfum. Bahkan, semua 
dilakukannya dari nol, dari 
yang cuma jadi reseller produk 
parfum impor sampai akhirnya 
punya toko sendiri. 

“Saya pernah kerja menjadi bu¬ 
ruh pabrik las, sales alat peng¬ 
hisap debu, sopir, dan penjaga 
toko kaset. Hingga sampai lah 
pada tahun 2007, saya member¬ 
anikan usaha kecil-kecilan men¬ 
jadi reseller parfum impor dan 
alhamdulillah terus berkem¬ 
bang pesat hingga mempunya 
toko sendiri,” kisah Angga 

Mencium berbagai harum par¬ 
fum selama 12 tahun membuat 
Angga tersadar bahwa sebetul¬ 
nya Indonesia juga punya we¬ 
wangian khas dan identik. Dari 
situ lah Angga mulai sadar un¬ 
tuk mencari wewangian otentik 
dari bahan-bahan tradisional. 

Bermodal ilmu penyulingan 
yang didapatkan Angga dari 
para pengusaha parfum yang 
berkerja sama dengannya, 
dia mulai mencoba memban¬ 
gun Parfum Batik dengan we¬ 
wangian kearifan lokal. Kalau 
menurutnya. Parfum Batik bisa 
muncul karena kegelisahannya 
melihat gempuran parfum im¬ 
por, padahal Indonesia banyak 
menghasilkan bahan-bahan un¬ 
tuk wewangian. 

“Parfum Batik berdiri 28 Novem¬ 
ber 2017, pendirinya saya sendiri. 
Sejarah berdirinya Parfum Batik 
ini berawal karena kekhawatiran 
kami atas gempuran produk par¬ 
fum luar. Padahal Indonesia ada¬ 


lah salah satu negara penghasil ga¬ 
haru dan nilam terbaik di dunia, 
gaharu dan nilam ini merupakan 
bahan untuk membuat parfum,” 
ungkap Angga. 

Angga bercerita parfum yang 
dijualnya adalah hasil produksi 
sendiri, dia mengatakan pun¬ 
ya pabrik penyulingan parfum 
di Malang. Bahan bakunya, 
menurut Angga didapatkan dari 
petani-petani lokal. 

“Kita produksi sendiri di 
Batu, Malang dari bahan-bahan 
masih mentah ke proses pen¬ 
yulingan hingga di-matching 
menjadi parfum. Kami membe¬ 
li bahan baku dari para petani 
bunga, nilam, dan gaharu. Jadi 
dengan membeli Parfum Batik 
kami juga turut membantu para 
petani” ungkap Angga. 

Hingga kini Angga sudah ber¬ 
hasil menciptakan empat vari¬ 
an parfum. Mulai dari Parang 
Barong khas Yogya, Sogan khas 
Solo, Mega Mendung khas Cire¬ 
bon, dan Singa Barong khas 
Bali. Harga parfumnya berkisar 
antara Rp 60-90 ribu per botol 
ukuran 35 ml. Parfumnya terb¬ 
agi dua tipe, tipe premium yang 
bisa tahan wangi hingga 24 jam, 
dan tipe deluxe yang maksimal 
tahan wangi sampai 8 jam. 

Saat memulai usahanya An¬ 
gga bercerita menyiapkan Rp 
100 juta untuk modal. Uang itu 
ia putar untuk membiayai alat 
suling, bangunan pabrik sul¬ 
ing, dan bahan baku. Kini dia 
menyatakan bisa menjual hing¬ 
ga seribu botol parfum dengan 
omzet rata-rata berkisar Rp 60- 
70 juta per bulan. 

Angga mengatakan sejauh ini 
dia menjual parfumnya dengan 
menitipkannya di banyak toko 
oleh-oleh di sekitar daerah Cire¬ 
bon, Yogyakarta-Jakarta, Bali, 
Solo, dan Malang. Di samping 
itu dia juga membuka aktif ikut 
pameran-pameran UMKM. An¬ 
gga juga mempromosikan par¬ 
fumnya lewat sosial media In- 
stagram @parfumbatik. (DTK) 


MENURUN 

1. Peragawati. 2. Bahan untuk pembersih badan/ aiat- 
alat rumah tangga. 3. Lamanya masa menunggu da- 
iam 40 hari yang ditentukan. 5. Merek mobii. 6. Hati 
kecil. 7. Sah; legal. 8. Pengikisan pantai oleh angin dan 
air. 14. Ikat pinggang wanita. 18. Mata uang Amerika 
Serikat. 19. Buah tangan (diulang). 21. Pecahan mata 
uang kita. 23. Nusa. 24. Normal. 26. Aksen berbicara. 

27. Kota di Swiss tempat ditandatanganinya Provi- 
sional Understanding antara Pemerintah Indonesia 
dan Wakil Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 2001. 

28. Pulang kampung dalam tradisi hari raya keag¬ 
amaan. 31. Kemewahan (Perancis). 33. Penasihat 
(orang yang memberikan petunjuk-petunjuk dalam 
suatu usaha dagang industri dan lain-lain). 34. Bunda. 
37. Daya. 38. PortafLayanan Online. 39. Kegemparan. 
41. Jenis bahan bakar minyak. 42. Menengah; sedang. 
44. Krim obat gatal. 47. Alat musik pencet. 


1 

2 


3 

rr 

11 

.!i 

m 


9 



V. 

.'.I 

M 


13 

14 

mS 


Ju 





20 


21 



4 

_ 

5 


6 

□ 

r 

7 

8 

M 


m 


TTIT 

MMI 

iili 


To~ 







E 


» 

12 

U 



TT' 




K 

ml 



2*11 ij jnT iriprn 

IM.I M »125 r 1 I 


26 y 


27 


28 

|f V 

i! 

29 


■ 


n 

m 


p 

ITTTr 

IUJulA 

d 

ES 

30~ 



T1 

u. 


mmn 

111 nYt i 1 


1 

J 

F 




i 7 

32 

33 


t 

34 



35 


P 

M 


Win 


K 

EO 




iT'* 

m 

W 

36 

37 

n 


!AJ 

38 



39 


41 


42 

M 4 


m 

43 





44 ■" 

’r 


4^ 

[j 


MJ 


m 

46 

47 


48 




6-m 

49 

r 



lSI 


a 


!■ 

.1 

iViVr 

TJ 


n 


w 


Ml 






m 

JTJ 




]0( 






3 





n 

t 


r 

r 





www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 














































































































































































































ANEKA RAGAM 


6 JANUARI -12 JANUARI 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


11 


MASKOT PON 2020 


Yuk, Kenalan sama 


FILOMINO #022 


i' 


KAN 6 PII 0 1 Wm 

Kangpho: Kangguru Pohon Mantet Emas I Drawa: Burung Cenderawasih 


Ikat pinggang: 

Desain ukiran khas Papua 


Warna asli cenderawaslh: 


Mahkota: 

Gambaran puncak 
Gunung Jayawijaya 


Ayo, dukung pekan olahraga terbesar Indonesia 
—bareng Kangpho & Drawa! - 


SUDOKU #022 


(§?kolibn 




7 



6 




6 


2 

3 


5 

4 


9 

3 







6 



2 





1 



9 

7 


4 


1 


8 

6 



4 





2 



1 







3 

2 


3 

6 


9 

5 


1 




7 



8 




Sudoku adalah teka-teki angka yang digemari di 
seluruh dunia. Sangat menyenangkan untuk di¬ 
mainkan, tetapi bisa rumit aan membingungkan 
Dada awalnya. 

Tujuannya adalah untuk mengisikan angka-an¬ 
gka dari 1 sampai 9 ke dalam jaring-jaring 9x9 
yang terdiri dari 9 kotak 3x3 tanpa ada angka 
yang berulang di satu baris, kolom atau kotaR. 





1 


4 

3 






1 




6 




1 


8 

8 

8 

2 


1 


1 

6 

6 



6 

9 



2 

4 







6 









1 


7 


1 



1 






8 

1 

5 

5 


1 



1 

5 

1 

1 


1 



5 



1 

4 

4 

1 


s 






2 


3 



7 

3 

1 



1 

6 

1 


1 







Filomino adalah teka-teki mengisi angka dari 2 sampai 9 ke dalam kotak-kotak kosong. 
Angka-angka yang dimasukkan harus sesuai dan berada disekitar angka yang telah tertera, 
dengan jumlah angka yang ditulis - harus sesuai dengan angka yang tertera. 

Angka 1 tidak lagi dimasukkan karena hanya 1 kotak, sementara angka 2 harus diisi didekat angka 
2 yang ada sehingga menjadi 2 kotak bersambung. Begitu pula 3 harus ditulis di dekat 3. 
Selanjutnya hingga angka 9 yang rangkaiannya harus diisi sampai berjumlah 9 kotak bersambung. 


—^elieve/torATot/*' 




The 

flR^T |■6>f>uEp A -■ 

/w ^ 

Autkjr "TkE oF sieEpy youow,'' 

\mrCE '1H5' '.MA&ERy r?e5CRi&NiGr 

5T NJCWOL PLVING IN HIS 6LEIGH 



mlEve^r<#)loT< 

SAittAeum 

WHS 6NEN AN OFFICIAU 

>ii Ucoise 


Knw.flocormcs.com 


Mvw.ripieye.eom 


Distributed by AiKirewe McMeel for U FS. 


O Rqpiley’s-PeKSQ^atauT^^ 

“Negara Amerika Serkat pertama kali mengeluarkan kartu pos 
bertema Natal pada tahun 1962.“ 

“Washington Irving, penulis dari buku The Legend of Sleepy Hollow 
adalah orang yang pertama kali menuliskan gambaran tentang Santo 
Nicholas yang terbang dengan kendaraan salju. “ 

“Percaya atau tidak, Santa Klaus mendapat lisensi pilot pesawat 
terbang secara resmi pada tahun 1927.“ 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 






















































































»2 sfeLcelleinmiffllkim 



Keselamatan Warga 

Presiden Joko Widodo menyam¬ 
paikan bahwa keselamatan warga 
harus dinomorsatukan dalam meng¬ 
hadapi situasi bencana banjir yang 
melanda beberapa wilayah di Tanah 
Air. Hal tersebut disampaikan Pres¬ 
iden dalam keterangannya kepada 
media di Istana Kepresidenan Yog¬ 
yakarta, pada Rabu (1/1). 

“Pertama, urusan banjir yang pal¬ 
ing penting ini adalah yang berkaitan 
dengan keselamatan warga dinomor¬ 
satukan,” kata Presiden. 

Berkaitan dengan hal tersebut. 
Presiden meminta berbagai pi¬ 
hak untuk bersinergi dan beker¬ 
ja sama. Mulai dari Badan Nasi¬ 
onal Penanggulangan Bencana 
(BNPB), pemerintah provinsi, 
hingga Badan Nasional Pencarian 
dan Pertolongan atau Basarnas. 

“BNPB, pemerintah provinsi, SAR, 
semuanya harus segera bergerak 
bersama-sama untuk memberikan 
rasa aman, memberikan kesela¬ 
matan kepada warga yang terkena 
bencana banjir,” jelasnya. 

Kedua, Presiden memberikan ar¬ 
ahan agar fasilitas-fasilitas umum 
segera dinormalisasi. Terutama 
mengingat beberapa ruas jalan hing¬ 
ga objek vital turut terdampak banjir. 

“Yang kedua, yang berkaitan den¬ 
gan normalisasi untuk fasilitas-fasil¬ 
itas umum karena ini sudah masuk 
di Jakarta sudah masuk ke Halim, su¬ 
dah masuk ke tol Cikampek, kemu¬ 
dian juga di beberapa objek vital, 
saya Idra ini harus segera dinormal¬ 
isasi sehingga fungsi-fungsi itu kem¬ 
bali menjadi normal,” imbuhnya. 

Ketiga, Presiden meminta agar 
pemerintah pusat dan pemerin¬ 
tah provinsi bekerja sama dalam 
menanggulangi bencana banjir. Pe¬ 
merintah hingga kini terus berupaya 
melakukan berbagai hal untuk 
menangani banjir, antara lain den¬ 
gan membangun waduk. 

“Pemerintah pusat memang ini 
baru dalam proses dan belum sele¬ 
sai, misalnya waduk Cimahi, waduk 
Ciawi, mungkin baru tahun depan 
selesai. Tetapi di luar itu, semuanya 
harus selesai,” tandasnya. 

Di penghujung keterangannya. 
Kepala Negara juga mengimbau 
masyarakat untuk tetap berhati-hati 
dalam menghadapi bencana banjir 
yang melanda beberapa daerah. 

Selanjutnya Presiden melakukan 
inspeksi mendadak ke Rumah Pom¬ 
pa Waduk Pluit di Muara Baru, Ja¬ 
karta Utara pada Jumat (3/1) pagi.. 
Presiden Jokowi ingin memastikan 
semua alat penanganan banjir yang 
ada di Waduk tersebut berfungsi se¬ 
cara optimal. (ROl) 


6 JANUARI -12 JANUARI 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


ANTAR BANGSA 


Trump Akan Bahas 
Cuti Orang Tua 

Meskipun pejabat-pejabat Gedung 
Putih dan Kongres kerap berselisih 
paham tentang berbagai hal, tapi ada 
satu hal di mana kedua institusi ini 
akhirnya menemukan kata sepakat, 
yaitu ketika membahas perlunya cuti 
orang tua -disebut sebagai parental 
leave- bagi pegawai negeri sipil PNS. 

Dibandingkan dengan negara-neg¬ 
ara maju lainnya, Amerika jauh 
tertinggal dalam hal cuti orang tua 
ini.Di sejumlah negara Eropa mis¬ 
alnya, undang-undang mengijinkan 
perempuan untuk mengambil cuti 
melahirkan hingga puluhan minggu, 
dengan tetap menerima gaji atau di¬ 
bayar pemerintah. Di Selandia Baru 
bahkan perempuan diijinkan men¬ 
gambil cuti melahirkan dengan tetap 
dibayar selama 18 minggu.Negeri 
Kiwi ini bahkan bersiap menambah 
cuti melahirkan hingga 22 minggu. 

Di Inggris, seorang perempuan 
yang baru melahirkan diperkenan¬ 
kan cuti selama satu tahun penuh 
atau 52 minggu, di mana 39 minggu 
diantaranya tetap dibayar. 

Bulgaria bahkan lebih dahsyat 
lagilNegara ini mengijinkan per¬ 
empuan untuk mengambil cuti 
melahirkan 59 minggu dengan 
tetap menerima gaji. 

Menurut Organisasi Pembangunan 
dan Kerjasama Ekonomi OECD, dari 
daftar 10 negara di dunia yang mem¬ 
berikan cuti melahirkan atau cuti 
orang tua paling banyak, sebagian 
besar ada di Eropa. 

Amerika mulai mengikuti jejak 
negara-negara maju lainnya dengan 
mengijinkan pegawai negeri sipiln¬ 
ya PNS untuk mengambil cuti orang 
tua selama 12 minggu dengan tetap 
menerima gaji penuh.RUU itu dilo¬ 
loskan Kongres pada awal Desem¬ 
ber dan kemudian ditandatangani 
Presiden Donald Trump pada 12 
Desember.ini merupakan terobosan 
pertama dalam sejarah Amerika. 

Cuti orang tua atau parental 
leave ini mencakup segala sesuatu 
yang terkait dengan anak, mu¬ 
lai dari kelahiran, adopsi hingga 
merawat anak. Kebijakan monu¬ 
mental ini baru akan diberlaku¬ 
kan resmi pada Oktober nanti. 

Mereka yang diijinkan mendapa¬ 
tkan cuti orang tua ini adalah 
PNS yang sudah bekerja selama 
setidaknya satu tahun dan siap 
kembali bekerja setidaknya sela¬ 
ma 12 minggu ke depan setelah 
kembali dari cuti tersebut. 

Amerika adalah negara yang 
unik, karena merupakan satu-sa¬ 
tunya negara industri yang me¬ 
nolak mengadopsi kebijakan cuti 
orang tua bagi PNS, hingga saat 
ini. Sebelumnya Amerika me¬ 
mang telah memberlakukan UU 
Cuti Medis Keluarga, yang men¬ 
syaratkan perusahaan atau ma¬ 
jikan dengan 50 staf atau lebih, 
untuk memberikan cuti selama 
12 minggu kepada mereka untuk 
merawat anak yang baru lahir. 
Tetapi perusahaan atau majikan 
tidak diberi mandat untuk menja¬ 
min gaji mereka ketika cuti. 

Meskipun banyak perusahaan be¬ 
sar dan terkemuka telah mengadopsi 
kebijakan cuti orang tua ini, seperti 
Amazon, Google, Facebook dan Ap¬ 


ple; perusahaan-perusahaan kecil 
yang tidak memiliki sumber daya 
manusia dan keuangan yang cukup, 
belum dapat memberikan cuti orang 
tua ini.Itulah sebabnya kini muncul 
kekhawatiran bahwa para pekerja di 
perusahaan-perusahaan kecil yang 
tidak mendapat manfaat ini mun¬ 
gkin akan mengundurkan diri atau 
pindah ke tempat lain, atau memilih 
menjadi PNS. 

Secara keseluruhan hanya 19% 
pekerja non-PNS yang perusahaan¬ 
nya memberikan cuti orang tua. 
Sementara jumlah PNS yang dapat 
memanfaatkan kebijakan baru cuti 
orang tua ini diperkirakan mencapai 
dua juta orang. 

Kantor Anggaran Kongres mem¬ 
perkirakan nilai anggaran selama 10 
tahun ke depan untuk menerapkan 
cuti orang tua akan mencapai sekitar 
AS$8,1 miliar. (VOA) 

Australia Evakuasi 
Korban Kebakaran Hutan 

Evakuasi dari jalur kebakaran 
hutan yang menghancurkan se¬ 
dang berlangsung di Australia, 
di mana PM Scott Morrison hari 
Kamis (2/1) menyatakan bahwa 
pemerintah sedang melakukan re¬ 
spons terpadu yang terkoordinasi 
dengan baik terkait krisis tersebut. 

Pernyataan Morrison itu muncul 
sementara kapal-kapal dan pesawat 
militer mulai mengevakuasi warga 
yang terperangkap di kawasan East 
Gippsland, Victoria. 

Morrison juga mengatakan upa¬ 
ya-upaya sedang dilakukan untuk 
membantu mengatasi kelangkaan 
BBM dan memulihkan jaringan ko¬ 
munikasi yang putus di beberapa 
daerah yang dilanda kebakaran. 

“Setiap upaya disiapkan untuk 
memastikan semua hal itu dapat 
dikerahkan sesegera mungkin. 
Dalam beberapa kasus, kami 
mampu mengirim tanker untuk 
memulihkan pasokan BBM yang 
sekarang sangat membantu seka¬ 
li,” kata Morrison. 

Ribuan pelanggan juga mengalami 
pemadaman listrik sementara pasar 
swalayan beroperasi dengan pasokan 
terbatas dan pom-pom bensin men¬ 
galami kelangkaan BBM dalam be¬ 
berapa hari ini. 

Wisatawan dalam jarak 250 kilo¬ 
meter dari kawasan itu ke Pesisir 
Selatan New South Wales dide¬ 
sak untuk meninggalkan kawasan 
itu dalam waktu 24 jam sebelum 
kembalinya kondisi cuaca yang ti¬ 
dak menguntungkan. Sedikitnya 
18 orang telah tewas, 1.200 rumah 
hancur dan jutaan hektar lahan 
hangus terbakar akibat kebakaran 
hutan sejak September lalu. (VOA) 



Hongkong Waspada 
Penyakit Misterius 

Pihak berwenang Hong Kong 
mengaktifkan tingkat 'respon se¬ 
rius' yang baru dibuat hari Sabtu 
(4/12). Kekhawatiran tentang pen¬ 
yakit menular misterius merebak di 
kota ini. Virus tersebut diperkira¬ 
kan dibawa oleh pengunjung yang 
datang ke kota di China daratan itu. 

Lima kemungkinan kasus terkait 
dengan virus pneumonia telah dil¬ 
aporkan. Virus itu menulari setidak¬ 
nya 44 orang di Wuhan, kota pedala¬ 
man di sebelah barat Shanghai. Kota 
tersebut terletak di sekitar 900 kilo¬ 
meter utara Hong Kong. 

Wabah itu menghidupkan lagi inga¬ 
tan tentang epidemi SARS yang ter¬ 
jadi pada tahun 2002-2003. Epidemi 
ini dimulai di China Selatan dan 
menewaskan lebih dari 700 orang di 
China, Hong Kong dan tempat lain. 

Tingkat respon serius menunjuk¬ 
kan dampak moderat terhadap pop¬ 
ulasi Hong Kong. Ini adalah tingkat 
tertinggi fodua dalam sistem tiga 
tingkat yang merupakan bagian dari 
rencana baru respon pemerintah 
yang diluncurkan hari Sabtu untuk 
penyakit menular yang penyebabnya 
tidak diketahui. 

Departemen Kesehatan kota itu 
menambahkan sistem pencitraan 
termal di Bandara Hong Kong, Jumat 
(3/12) untuk memeriksa suhu tubuh 
penumpang yang datang. Lebih ban¬ 
yak staf yang ditugaskan untuk me¬ 
meriksa suhu tubuh penumpang di 
stasiun kereta berkecepatan tinggi 
yang menghubungkan Hong Kong 
dengan China daratan. (VOA) 

AS Larang 
Vaping Beraroma 

Pemerintahan Trump akan mulai 
menindak perusahaan yang mem¬ 
buat atau menjual rokok elektrik 
beraroma yang menarik perokok 
muda. Tetapi pemerintah tidak me¬ 
nepati janji presiden untuk melarang 
semua aroma kecuali aroma tem¬ 
bakau untuk semua orang. 

Badan Pengawas Obat dan 
Makanan Amerika (Food and 
Drug Administration/FDA) mem¬ 
beri perusahaan waktu 30 hari 
untuk berhenti memproduksi, 
menjual, atau mendistribusi pro¬ 
duk semacam itu atau menghadapi 
penegakan hukum. 

Usia legal untuk membeli produk 
vaping adalah antara 18 dan 21 ta¬ 
hun. Batas usia tersebut bervariasi 
antara satu negara bagian ke negara 
bagian lain. Namun, menurut pakar 
kesehatan dan kelompok anti-rokok, 
aroma seperti permen kapas, blue- 
berry dan buah-buahan sengaja dib¬ 
uat untuk menarik calon perokok 
usia lebih muda. Kadang-kadang 
produk tersebut dijual dalam pa¬ 
ket yang menyerupai kotak jus atau 
makanan ringan. 

EDA mengecualikan aroma mentol 
pada kapsul cairan dan tabung vaping 
- alat yang digunakan dalam vaping 
yang menunjukkan di mana peng¬ 
guna rokok elektrik bisa membuat 
sendiri aroma yang mereka sukai. 

Berdasar peraturan baru itu, 
EDA akan mulai meninjau semua 
produk rokok elektrik pada Mei 
untuk menentukan mana yang 
bisa tetap dipasarkan dengan 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 













ANTAR BANGSA 


6 JANUARI -12 JANUARI 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


13 


menunjukkan bahwa mereka bisa 
membantu mencegah perokok 
mengisap rokok tembakau. 

Pejabat Gedung Putih semula ber¬ 
janji menarik semua vaping beraro¬ 
ma dari pasar, kecuali aroma tem¬ 
bakau. Tetapi Trump menarik janji 
itu setelah diprotes perokok vaping 
dewasa dan pemilik toko - seba¬ 
gian dari mereka adalah pendukung 
Trump. (VOA) 

Kebakaran di Kebun 
Binatang Jerman 

Kebakaran di sebuah kebun bina¬ 
tang di Jerman Barat menewaskan 
sejumlah besar hewan pada jam-jam 
pertama tahun baru, kata pihak ber¬ 
wenang. Meski demikian, mereka ti¬ 
dak mengomentari laporan-laporan 
media setempat yang menyebutkan 
kebakaran itu dipicu oleh pesta kem¬ 
bang api menyambut tahun baru. 

Kebun Binatang Krefeld yang ter¬ 
letak dekat perbatasan dengan Be¬ 
landa itu mengatakan, seluruh kan¬ 
dang monyet terbakar dan semua 
hewan di dalamnya tewas. Kantor 
berita DPA, yang mengutip per¬ 
nyataan sejumlah pengelola kebun 
binatang itu, melaporkan hewan 
yang tewas termasuk simpanse, 
orangutan, dua gorila, serta sejum¬ 
lah kelelawar dan burung. 

Kebun binatang itu mengatakan 
Taman Gorila yang terletak di 
didekatnya tidak terbakar,Gorila 
Kidogo dan keluarganyaselamat, 
kata kebun biantang itu di laman 
Facebook-nya. 

“Tragedi memprihatinkan ini ter¬ 
jadi segera setelah tengah malam,” 
kata pernyataan kebun binatang 
itu.“Kandang monyet terbakar 


hingga fondasinya.” Baik kebun 
binatang itu dan pemerintah kota 
mengatakan belum mengetahui 
penyebab kebakaran itu dan polisi 
sedang menyelidikinya. (VOA) 

Trump Bela 
Serangan Udara ke Iran 

Presiden AS Donald Trump mem¬ 
bela serangan-serangan udara AS 
yang menewaskan salah seorang 
jenderal Iran yang paling berpen¬ 
garuh, mengabaikan ancaman dari 
Teheran bahwa Iran akan melaku¬ 
kan pembalasan yang keras. 

Dalam komentar pertamanya se¬ 
jak para pejabat pertahanan men¬ 
gukuhkan bahwa AS melancarkan 
serangan udara di dekat Bandara In¬ 
ternasional Baghdad di Irak. Jumat 
dini hari (3/1), Trump menyalahkan 
komandan Pasukan Quds itu atas 
kematian ribuan orang Amerika, 
dan mengatakan serangan itu seha¬ 
rusnya dilakukan sejak lama. 

“Jenderal Qassem Soleimani telah 
menewaskan atau membuat luka 
parah ribuan orang Amerika untuk 
jangka waktu yang lama, dan beren¬ 
cana untuk membunuh lebih ban¬ 
yak lagi,” cuit Trump hari Jumat. 

“Soleimani dibenci juga ditakuti,” 
tambah Trump. “Ia seharusnya dis¬ 
ingkirkan bertahun-tahun lalu!.” 

Sebelumnya hari Jumat (3/1), Men¬ 
teri Luar Negeri AS Mike Pompeo 
memberitahu CNN bahwa Iran dan 
Soleimani hanya memberi sedikit 
pilihan bagi Washington. 

“Ia aktif merencanakan di kawasan 
untuk melakukan tindakan-tin¬ 
dakan besar, sebagaimana yang ia 
gambarkan, yang akan membuat 
puluhan, kalau tidak ratusan, orang 



Amerika terancam,” kata Pompeo 
mengenai komandan Quds itu. 
“Kita tahu ini sudah menjelang.” 

Para pejabat Pentagon mengukuh¬ 
kan serangan terhadap Soleimani 
dalam suatu pernyataan hari Kamis 
malam (2/1) dan menyatakan tin¬ 
dakan itu dilancarkan atas perintah 
Trump. (VOA) 

Cara Daur Ulang 
Pohon Natal 

Dan meskipun pohon-pohon itu 
bisa dihancurkan menjadi mulsa 
setelah musim liburan usai, ada 
cara-cara lain yang juga ramah 
lingkungan untuk mendaur ulang 
pohon Natal. Lebih dari 27 juta 
keluarga AS membeli pohon ce¬ 
mara selama musim liburan akhir 
tahun, dan mendekorasinya. Tapi 
setelah memasangnya setelah be¬ 
berapa minggu, pohon-pohon asli 
itu mulai terlihat menyedihkan. 
Warnanya menjadi cokelat, dan 
daun-daunnya berguguran. 

Akhirnya pohon itu pun dib¬ 
uang. Setiap tahun, sekitar 10 juta 
pohon Natal berakhir di tempat 
pembuangan. Tapi seharusnya ti¬ 
dak perlu seperti itu. Di Tempat 
Perlindungan Gajah di Tennessee, 
dan di sejumlah kebun binatang di 
seluruh negara itu, pohon-pohon 
buangan menjadi bahan mainan. 
Daun pinus menjadi makanan 
lezat bagi gajah dan kambing. Ke¬ 
bun Binatang Lewis di Michigan 
adalah salah satu tempat yang me¬ 
nerima pohon-pohon Natal bekas 
sebagai kudapan bagi hewan-he¬ 
wan yang mereka rawat. 

Ikan juga menyukai pohon. Pohon 
itu bisa menjadi tempat berlindung 
dan bersembunyi. Karena itu, para 
pejabat lingkungan, dari Texas, 
West Virginia sampai California 
mengumpulkan pohon-pohon un¬ 
tuk dibenamkan ke dalam danau 
dan waduk untuk menjadi habitat 
bagi ikan-ikan kecil. Ikan-ikan kecil 
itu merupakan mangsa bagi ikan- 
ikan lebih besar, yang kehadirannya 
menarik para pemancing, yang ber¬ 
dampak positif bagi pariwisata. 

Dan dengan bantuan bahan kimia, 
daun-daun pinus itu bisa digunakan 
dalam produk-produk seperti cat 
dan pemanis makanan, berkat pe¬ 
nelitian yang dilakukan Cynthia 
Kartey, pada Universitas Sheffield. 

“Komponen utama dari daun 
pinus adalah polimer biologi 
kompleks yang disebut lignoselu- 
losa. Kompleksitas dari polimer 
ini membuat penggunaan daun 
pinus sebagai produk bagi en¬ 
ergi biomassa menjadi tidak 
menarik dan tidak berguna bagi 
kebanyakan proses industri,” 


kata Cynthia Kartey, mahasiswa 
program doktor di Universitas 
Sheffield. “Riset saya terfokus 
pada penguraian struktur kom¬ 
pleks ini menjadi bahan kimia 
industri bernilai tinggi seperti 
glukosa, asam asetat dan fenol,” 
kata Cynthia menambahkan. 
Namun demikian masih perlu 
waktu untuk menjadikan proses 
itu bernilai komersial. (VOA) 

Ridwan Kamil Tetapkan 
Wilayah Darurat Banjir 

Tanggap darurat ini berlaku sampai 
7 Januari 2020 bagi enam wilayah, 
yakni Kota Bekasi, Kab. Bekasi, Kab. 
Bogor, Kab. Bandung Barat, Kab. 
Karawang, dan Kab. Indramayu. 

Kepala Biro Humas Provinsi Jabar 
Hermansyah mengatakan, logistik 
terus dikirimkan kepada warga ter- 
dampak, seperti di Kota Bekasi. 

“Mobil dapur umum, tangki air 
bersih, vaksin gigitan ular berbisa,” 
jelasnya kepada wartawan usai vid¬ 
eo conference dengan Pemkot Beka¬ 
si, Jumat (3/1). 

“Termasuk tadi ada permintaan 
perahu karet. Jadi walaupun su¬ 
dah kita kirimkan 10 buah (perahu 
karet), tapi dirasakan masih kurang 
oleh Pemkot Bekasi,” tambah dia. 

Herman meminta kebutuhan 
dasar warga dapat segera ter¬ 
penuhi. “Kebutuhan dasar, sep¬ 
erti pangan, sandang, pelayanan 
kesehatan, air bersih, sanitasi, 
tempat hunian, dan pelayanan 
psikososial, harus terpenuhi,” 
ujarnya lagi. 

BPBD Jawa Barat menjamin 
persediaan logistik masih men¬ 
cukupi. “Sampai sekarang kita 
masih bisa tangani. Karena se¬ 
karang dari APBD-nya ada tam¬ 
bahan untuk 2020,” jelas Kabid 
Kedaruratan dan Logistik BPBD 
Jabar, Didi Adji Siddik. 

Dia menambahkan, pihaknya akan 
segera menyalurkan logistik pem¬ 
bersih, mengingat sebagian warga 
mulai kembali ke rumahnya. “Ru¬ 
mah itu kotor. Jadi kita perlu alat- 
alat pembersih, kemudian disinfek- 
tan seperti karbol supaya rumah 
bersih kembali,” tambahnya. (VOA) 

Polisi Petakan Daerah 
Rawan Pilkada 2020 

Kabaharkam Polri Komjen Pol. 
Agus Andrianto menjelaskan pihak 
dari aparat kepolisian akan meme¬ 
takan daerah rawan dalam Pilkada 
tahun 2020. 

“Masih dalam tahap persiapan, 
nanti kita lihat pada saat pendaft¬ 
aran calon, penetapan calon dan 
mulai memetakan wilayah tersebut,” 
terang Komjen Pol. Agus Andrianto. 

Kabaharkam Polri menjelaskan 
pada dasarnya Polri akan tetap 
fokus dalam pengamanan pada 
pelaksanaan Pilkada di Tahun 2020. 

“Setelah penetapan calon baru kita 
akan melakukan langkah - langkah 
antisipasi terutama daerah yang 
memiliki intensitas kerawanan,” tu¬ 
tur Jenderal bintang tiga. 

Pilkada 2020 akan digelar seren¬ 
tak pada 23 September mendatang 
yang diikuti oleh 270 daerah den¬ 
gan rincian sembilan pemlihan 
Gubernur, 224 pemilihan Bupati, 
dan 37 pemilihan Walikota. (M 13) 


Promosikan 

Produk, Jasa dan 
Layanan anda di 
halaman ini 

Silahkan hubungi 
redak5i@lelemuku.com atau 
0852 - 5492-2161 

Pembaca Tabloid Lelemuku tersebar dari 
penjuru Saumlaki, Tanimbar, Maluku, 
Indonesia hingga seiuruh Dunia 

cek saja! 

t W i tte r. GO m/l e I e m U ku CO m 
issuu.com/lelennukuconn 
reddit.conn/r/lelemukucom 
facebook.conn/lelemukucom 
youtube.conn/lelemukucom 
instagram.com/lelemukucom 
linkedin.com/company/lelennukuconn 
telegram. me/lelemukuconn 
lelemuku. business.site 
www.lelemuku.com 
www.lelemuku.net 
www.lelemuku.id 

gfeIL©Il©mmTii]Jkm 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 



















6 JANUARI -12 JANUARI 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


LELEMUKUGRAM 


Ruth Sahanaya Anggun Kenakan Tais Pet 



-w 




JAKARTA - Penyanyi keturunan 
Ambon, Maluku, Ruth Sahanaya 
menunjukkan fotonya bersama 
kedua saudara perempuannya, 
Biece Sahanaya dan Tabitha Sahan¬ 
aya sedang mengenakan Tais Pet, 


yaitu Tenun khas Kabupaten Kepu¬ 
lauan Tanimbar. 

Pada unggahan di media so¬ 
sialnya, penyanyi 53 tahun itu 
terlihat sangat anggun dengan 
balutan tenun ikat Tanimbar ber¬ 


warna mer^ muda dan berdiri 
bersanding serasi dengan kedua 
saudara perempuannya tersebut. 
Pada keterangan foto yang mer¬ 
upakan bentuk promosi akan 
tenun ikat itu ia mengungkapkan 


rasa kebanggaan dan kecintaann¬ 
ya kepada tanah leluhurnya dan 
kedekatannya bersama keluarga. 
“Ambon Manise, Sahanaya Sista,” 
tulis dia saat dikutip Lelemuku. 
com pada Minggu (05/1). 

Unggahan penyanyi yang akr¬ 
ab disapa Uthe ini pun menarik 
sebanyak 2.687 klikan suka dan 
membuat salah satu perancang 
mode papan atas Indonesia, Se- 
bastian Gunawan pun memberi 
komentar takjub akan penampilan 
dari sang diva. “Indah,” tulisnya di 
kolom komentar. 

Istri dari Jeffrey Waworuntu itu 
merupakan anak dari pasangan 
Alfares Edward Sahanaya dan 
Matheda David yang berdarah 
Ambon dan Sangir Talaud. Ia se¬ 
jak kecil gemar menyanyi dan ser¬ 
ing menjuarai lomba menyanyi. 
Karier menyanyi mulai dilakon¬ 
inya serius pada tahun 1983 saat 
mengikuti 5 lomba menyanyi, 2 
di antaranya juara I dan 3 lainn¬ 
ya juara ll. Usai menyelesaikan 
pendidikan sekretaris di LPK 
St. Angela Bandung pada 1986, 
Uthe memutuskan untuk hijrah 
ke Jakarta guna mengembangkan 
karier menyanyinya hingga kini 
karirnya semakin gemilang.. (LOl) 




Nada Latuharhari Promosikan Taispet 


AMBON - Penyanyi manis 
berdarah Ambon, Nada Latuhar- 
hary, turut mempromosikan Tais 
Pet, yaitu tenun khas dari Kepu¬ 
lauan Tanimbar. 

Nampak penyanyi lagu ‘Say¬ 
ang Beta Jua’ itu bahagia den¬ 
gan mengenakan syal berbahan 
Tenun Tanimbar tersebut. 

“Aku pakai ini, super kece dan 
oke banget,” aku Nada di media 
sosial pribadinya dengan mem¬ 
bagikan beberapa foto pada Ming¬ 
gu, 15 September 2019.(L02) 


Star Wars Masih Beijaya di Box Office 


LOS ANGELES - Box Office 
Amerika Utara awal 2020 didomi¬ 
nasi dengan film yang sama dengan 
pekan lalu yaitu “Star Wars: Rise of 
Skywalker”. Setelah 2019 menjadi 
tahun yang bersejarah bagi Walt 
Disney Co., perusahaan itu men¬ 
gawali tahun baru dengan penca¬ 
paian baru. Menurut perkiraan 
studio, Minggu (5/1), “Rise of Sky¬ 
walker” meraup AS$33,7 juta pada 
akhir pekan ketiga penayangan di 


bioskop-bioskop AS dan Kanada. 

Dengan penghasilan akhir pekan 
lalu, film itu hampir mendekati 
perolehan total AS$1 miliar dari 
seluruh dunia. Film itu kemun¬ 
gkinan akan menjadi film Disney 
ketujuh yang dirilis 2019 yang 
meraih AS$1 miliar. 

Dua film produksi Sony Pictures 
juga sukses bertahan di box office 
pada musim liburan. “Jumanji: 
The Next Level” menambah pun¬ 
di-pundinya dengan mengantongi 
AS$26,5 juta pada pekan keempat¬ 
nya, menduduki peringkat kedua 
box office. Sementara film arahan 
Greta Gerwig, “Little Women,” juga 
menjadi hit. Film tersebut memper¬ 
oleh AS$13,6 juta dan menempati 
posisi ketiga. Satu-satunya film 
baru akhir pekan kemarin juga 
diproduksi Sony. “The Grudge,” 
film horor yang dibuat ulang dari 
film yang dirilis 2004 dan dipro- 
duseri Sam Raimi, dibuka dengan 
AS$11,3 juta dolar dan berada di 
peringkat keempat. Dan mengisi 
peringkat kelima adalah”Frozen 
2” dengan 11.3 juta dolar. (VOA) 


Justin Bieber akan ffilis Singel Baru 

LOS ANGELES - Bintang “Sebagai manusia kita tidak 


pop asal Kanada, Justin Bieber, 
merilis single solo pertaman¬ 
ya, setelah absen dalam empat 
tahun terakhir ini, pada Jumat 
(3/12). Ia mulai comeback dalam 
dunia hiburan dengan merilis 
album baru, melakukan serang¬ 
kaian tur dan membintangi seri¬ 
al dokumenter tahun ini. 

Penyanyi berusia 25 tahun itu 
mengatakan kepada penggemar 
bulan lalu bahwa ia akan meri¬ 
lis album studio kelimanya pada 
tahun 2020. Terakhir kali Bieber 
menelurkan abum baru pada 
2015 yang bertajuk ‘Purpose’. 

Single baru R&B Bieber ‘Yummy’ 
muncul untuk memberi peng¬ 
hormatan kepada istrinya Hailey 
Baldwin, yang dinikahinya untuk 
kedua kalinya pada tahun lalu. 

Bieber menarik diri dari tur 
keliling dunianya yang berta¬ 
juk “Purpose” pada 2017 dengan 
mengatakan ia perlu istirahat. Ta¬ 
hun lalu ia mengunggah di insta- 
gramnya tentang perjuangannya 
terkait ‘masalah yang mengakar’ 
dan keputusannya untuk menun¬ 
da perilisan album barunya. 


sempurna. Masa lalu saya, kes¬ 
alahan saya, semua hal yang tel¬ 
ah saya lalui, saya percaya bahwa 
saya benar di mana seharusnya 
saya berada dan Tuhan memiliki 
saya tepat di tempat yang diing¬ 
inkannya, ”kata Bieber dalam 
sebuah video minggu lalu. Ia 
juga mencantumkan tanggal tur 
di Amerika Utara. 

Sementara ‘Yummy’ adalah 
single solo pertamanya dalam 
beberapa waktu, Bieber telah 
berkolaborasi dengan yang lain, 
termasuk DJ Khaled dan Ed 
Sheeran pada berbagai rekaman 
dalam beberapa tahun terakhir. 

Awal pekan ini, YouTube men¬ 
gatakan akan meluncurkan serial 
dokumenter yang terdiri dari 10 
bagian mengenai ‘Justin Bieber: 
Seasons.’ Dalam serial terse¬ 
but, Justin akan menceritakan 
mengenai album baru dan ke¬ 
hidupan pribadinya. Serial terse¬ 
but akan diluncurkan melalui 
platfotm video pada 27 Januari. 
YouTube adalah platform tem¬ 
pat Bieber pertama kali terkenal 
saat berusia 13 tahun. (VOA) 



www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 










WORLD NEWS 


6 JANUARI -12 JANUARI 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


« '^IL^n©niiiii!iJkiLa 


Soleimani Killing Could Prompt Chaos m Middle East 



WASHINGTON - The killing of 
Qassem Soleimani in a U.S. air- 
strike Friday is a devastating blow 
to pro-Iranian militias across the 
Middle East, some experts said, 
warning that the militia groups 
could turn the region into further 
chaos through retaliation violence. 

The powerful Iranian gener¬ 
al, along with Iraqi Shiite militia 
leader Abu Mahdi al-Muhandis 
and several other aides, was struck 
at the Iraqi Baghdad airport in a 
U.S. operation directed by Presi- 
dent Donald Trump. The killing 
has been received with rage among 
the Shiite groups, with the Iranian 
government vowing “a crushing re- 
venge” against the U.S. 

‘Trahs web of patron-client rela- 
tionships and proxies was largely 
Soleimanis creation, and it was he 
who brilliantly developed and man- 


aged these relationships to Tehrahs 
advantage,” said Jonathan Spyer, a re- 
search fellow at Philadelphia-based 
think tank the Middle East Forum. 

Spyer said that Soleimani used in¬ 
formal relations developed over a 
long period of time with Shiite mi¬ 
litia leaders across the Middle East. 
Such relationships, he added, cannot 
easily be bequeathed to a successor. 

Irahs Supreme Leader Ayatollah 
Ali Khamenei Friday appointed 
Brigadier-General Esmail Ghaani 
to replace Soleimani as the new 
commander of the Islamic Rev- 
olutionary Guard Corps-Quds 
Force. Khamenei said in a state- 
ment that Ghaani was among “the 
most prominent” IRGC command- 
ers and will continue Soleimanis 
path in directing the Quds Force. 

Iran has been accused of sup- 
porting Shiite militant groups in 


Afghanistan and Pakistan in re- 
cent years. Some experts warn 
that the country could encourage 
the Taliban group to end peace 
talks that intensified in late 2018. 

‘Tt may pose an obstacle if Tehran 
seeks to use the Taliban as a proxy 
to attack U.S. forces,” said Michael 
Kugelman, the director for the 
Asia Program at the Wilson Cen- 
ter. “Lets not forget — there are 
still 12,000 U.S. troops in Afghan¬ 
istan and there is a precedent for 
Iran providing some levels of sup- 
port to the Taliban,” he told VOA. 

According to Fatemeh Aman, a 
senior fellow at the South Asia Cen- 
ter at the Atlantic Council, while a 
full-scale war between Iran and the 
U.S. is possible, it is likely that the 
Iranian leadership will limit its re¬ 
taliation and avoid classical warfare 
with the U.S. and its allies. (VOA) 


Reusing Materials to Save Environment 


WASHINGTON - Clothing de- 

signers are turning to unusual plants 
and used materials to make products 
that better use natural resources. 
More people are paying closer atten- 
tion to how the production of cloth¬ 
ing affects the environment. How- 
ever, some experts say that the idea 
of “buy and throw away,” still rules 
when it comes to clothes. 

This is true — although some fa- 
mous people support a movement 
to reuse and recycle clothing. 

Actress Maggie Q created a line of 
clothes from recycled fabrics. She is 
among activists who believe more 
can be done to waste less. She says 
she feels “sick” about “fast fash- 
ion” — low-cost clothes that can be 
worn once, then thrown away. 

The British design team, Vin -i- 
Omi, looks for Creative ways to 
make the industry more sustain- 
able. Their clothing is worn by for- 
mer first lady Michelle Obamaand 
singers Beyonce and Lady Gaga. 

The team found latex from Malay¬ 
sia. But, when they discovered the 
conditions for the work there were 
bad, they bought the operation. In 
their ofRce in the English country- 
side, they grow unusual crops for 
cloth development. These include 
chestnuts from trees and horseradish. 

Their latest line of clothes in- 
cludes ones made from nettle 
plants, alpaca hair and recycled 
plastic from paint containers. 


Another English designer, Zoe 
Corsellis, keeps her carbon footprint 
low by manufacturing her clothes in 
London. The cloth comes from the 
United Kingdom and Germany. She 
makes the cloth from wood prod¬ 
ucts, sea waste and something called 
“peace silk.” It is considered a better 
method for silk worms than the tra- 
ditional silk production process. 

Belgian designer Sebastiaan de 
Neubourg is recycling plastic bot- 
tles, car parts and machines used 
in homes. Plastic waste is collect- 
ed and torn into small pieces for 
a 3D printer. “Waste, I believe, is 
design failure,” he said. 

Fee Gilfeather is a sustainability 
expert with the nonprofit group Ox- 
fam. She said there is hope that more 
will be done. “The textile industry is 
getting close to working out how to 
do fiber-to-fiber recycling,” she said. 
Such recycling takes clothes that 
are no longer wanted or needed and 
breaks them down into raw materi¬ 
als to make new clothing. She said 
the industry needs to move faster, 
because carbon emissions from the 
textile manufacturers are predicted 
to increase 60 percent by 2050. 

Some fast-fashion industry leaders, 
including Zara and H&M Stores, 
have launched clothing take-back 
plans aimed at recycling old clothes. 
But for now, recycling and a ze¬ 
ro-waste goal is mostly a small part 
of the worldwide industry. (VOA) 


Trend in Brazil’s Cocoa Industry 



growers are learning lessons from 
French wine makers. Like produc- 
ers of wine from Frances Cham- 
pagne area, BraziFs chocolate 
industry is using geographical in- 
dication, or Gllabels with good re- 
sults. These labels show where the 
cocoa comes from and its quality. 
The special labels can lead to high- 
er prices on the market. 

Henrique Almeida is the 63-year- 
old owner of a farm in Coaraci, in 
the northeastern Brazilian State 
of Bahia. He is pleased with the 
“South Bahia” geog^hical indica- 
tion for his cocoa.^‘The production 
of fine cocoa and the creation of 
the geographical indication label 
make it possible to have a profit- 
able business and puli our region 


upwards,” Almeida said. 

For many years, farmers in Ba¬ 
hia had proauced common cocoa, 
used widely in the chocolate in¬ 
dustry. But in 1989, an outbreak of 
“witcnes’ broom” disease sharply 
reduced the productivity of Bahias 
cocoa trees. These trees make up to 
86 percent of BraziFs national crop. 

At the time, Almeida, like oth¬ 
er producers in Southern Bahia, 
chose to improve the quality of his 
crop in order to be able to continue 
growing. “When I bought the farm, 
Standard cocoa prices were low, and 
cocoa farmers were unmotivated, 
while the chocolate market was do- 
ing well,” he told the French news 
agency AFP. “I started growing fine 
cocoa to make my own chocolate 
and add value to my product.” 

The label is the result of 10 years of 
work by Almeida and other cocoa 
producers, as well as cooperatives 
and researchers. Together, they cre¬ 
ated the South Bahia Cocoa Asso- 
ciation to define production rules. 
The National Institute of Industrial 
Propertyregistered the GI in 2018 
to make the label official. 

The “South Bahia” label is the sec- 
ond GI given to Brazilian cocoa. 
The Linhares region in the State of 
Espirito Santo was the first GI to 
be registered in 2012. Tome-Acu 
in the northeastern State of Para 
became the third in 2019. (VOA) 


GARFIELD - Paws.inc 




www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 


























OPINI 


16 


6 JANUARI -12 JANUARI 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


Mens Sana In Corpore Sano 

Oleh : Puji Linggaswara 


Dari Redaksi... 



dari langit jatuh ke bumi dan antri par masuk ke 
dalam tana dan laut. Sementara orang yang tugas 
untuk bersihkan hal-hal ini masih ada libur dan se¬ 
bagian kecil kerja keras sampe jam 11 malam par 
angka sampa yang berkeliaran. 

Selanjutnya beta ada liat beberapa tempat yang 
baru dibangun ada kena genangan air, mungkin 
akan pung saluran air masih butuh penyesuaian 
par sedot semua air yang mo antri kedalam tana. 
Cuma beta berharap sa par orang-orang yang 
kerja semua fasilitas umum par pelayanan mas¬ 
yarakat agar bangun akang bae-bae, jang kasi ku¬ 
rang material par bangun barang -barang itu. 

Terus beberapa titik jalan sepanjang jalan ke 
Larat ada masalah dan masyarakat harus hati-ha¬ 
ti, sebab sepanjang Natal dan Tahun Baru ini, 
kecelakaan paling banyak, padahal seng hujan. 
La kalo hujan, akang pu resiko tambah naik. Jadi 
kalo bisa, par warga yang mo buat perjalanan 
jauh sepanjang Trans Yamdena ini agar hati-hati 
dijalan supaya bisa sampe di rumah dan lokasi 
yang ale tuju dengan selamat. 

Satu hal lai yang beta mo bilang, Tanimbar ini 
ada dapa sorot dari orang luar Maluku dan luar In¬ 
donesia, jadi sagala hal yang terjadi di kabupaten 
ini ada dapa simak sama orang-orang yang pung 
kepentingan. 

Kalo katong su tau begitu, coba la, katong buat 
Citra Tanimbar yang jelas, supaya pas orang bilang 
nama daerah ini, ada hayalan yang jelas tentang 
tradisi, budaya dan alam Tanimbar. Sama seperti 
pas orang bilang kata Bali deng ribuan pura, be¬ 
deng sawah dan pasir hitam yang indah. Lombok 
deng ribuan masjid, rumah orang Sasak dan akan 
pung 3 pulau idaman. Serta bicara Labuan Bajo 
deng akan pung Komodo, pasir pink dan gunung- 
gunung barumput yang indah. Yang paling baru 
adalah Kei deng pasir panjang, pulau deng air laut 
mirip Raja Ampat dan embal. 

La kira-kira kapan katong bisa ciptakan 
Tanimbar yang didalamnya ada Lelemuku, Tais 
Pet, Walut-walut dan Perahu Batu di desa-de¬ 
sa tua yang sangat luar biasa. Tentu saja ini 
bukan kerja satu pihak saja, tapi kerja semua 
orang yang ada di kepulauan ini. Jadi... selamat 
mengarungi tahun penuh persiapan ini. (***) 


BAGI Anda yang lahir di era 80-an dan sebel¬ 
umnya pasti tidak asing dengan istilah “Mens 
sana in corpore sano” yang kerap dijadikan jar¬ 
gon olahraga dan kesehatan di seluruh dunia, 
tak terkecuali di Indonesia. “Mens sana in cor¬ 
pore sano” berasal dari bahasa Latin yang dalam 
bahasa Indonesianya diterjemahkan sebagai “Di 
dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat”. 
Maksudnya, bila tubuh kita sehat maka jiwa kita 
menjadi kuat. Sedangkan jika ditarik kesimpu¬ 
lan secara terbaliknya, bisa menjadi “Di dalam 
tubuh yang sakit terdapat jiwa yang sakit”. 

Ungkapan tersebut belakangan ini sangat meng¬ 
hantui pemikiran saya. Saya merasa bahwa ung¬ 
kapan itu bertolak belakang dengan kenyataan 
yang sering terjadi ditengah-tengah masyarakat. 
Menurut saya, ungkapan “Mens sana in corpore 
sano” sudah selayaknya dikaji kembali untuk saat 
ini. Apakah jika tubuh sehat dan kuat, sudah pasti 
jiwa akan sehat pula? Dan apakah berarti jika tu¬ 
buh tidak sehat, maka jiwa yang ada di dalamnya 
sakit? Jawabannya: Belum tentu! 

Betapa banyak orang yang secara kasat mata fisi¬ 
knya sehat dan kuat, tapi jiwanya sakit. Entah itu 
stress, depresi, gila, atau sakit dalam arti ‘hatinya 
berpenyakit. Sebaliknya, sering pula kita jumpai 
orang yang tubuhnya tidak sehat tetapi justru mem¬ 
punyai jiwa yang sehat. Jika demildan, masihkah 
berlaku ungkapan “Mens sana in corpore sano”? 

Secara awam, ukuran tubuh yang sehat adalah 
tidak sakit secara medis. Misalnya: kandungan 
kolestrolnya normal, terbebas dari virus HIV, in¬ 
feksi, kanker, dan lain-lain. Sedangkan ukuran jiwa 
sehat adalah tidak adanya gangguan jiwa/mental. 
Gangguan jiwa/mental yang saya maksud di sini 
bukan hanya gila, namun termasuk juga penyakit 
rohani, seperti pendendam, penghasut, tukang fit¬ 
nah, koruptor, penyimpangan selSual, dan lain-lain. 

Tubuh yang sehat tidak menjamin jiwanya 
kuat, setidaknya itu pendapat saya. Saya rasa 
bahwa ungkapan ”Di dalam Tubuh Yang Sehat 
Terdapat Jiwa Yang Kuat” tidak sepenuhnya be¬ 
nar. Banyak orang yang bertubuh sehat dan kuat, 
tetapi melakukan pelanggaran hukum seperti, 
perampokan, pembunuhan, terorisme, korupsi, 
dan yang lainnya sebagai akibat dari rapuh dan 
lemahnya jiwa sehingga tidak mampu memper¬ 
tahankan prinsip kebenaran untuk mengenda¬ 
likan hawa nafsu. Banyak juga orang bertubuh 
sehat yang terkena penyaldt rohani seperti iri, 
dengki, penghasut, tukang fitnah, dan lain-lain. 

Perlu saya tekankan kembali bahwa yang saya 
maksud dengan penderita gangguan jiwa di sini 
bukan hanya penghuni RSJ. Secara pribadi saya 
mengelompokkan pecandu narkoba, LGBT, 
penghasut, penyebar hoax, pengadu domba, dan 
penyakit ‘hati’ lainnya sebagai orang-orang yang 
mempunyai gangguan mental dan membutuh¬ 
kan terapi dari psikiater. Kelompok orang tersebut 
banyak yang kesehariannya sangat akrab dengan 
olah raga, namun kurang olah jiwa. Akbibatnya 
hanya sehat secara fisik, namun jiwanya sakit. 

Lihatlah di jalanan, betapa banyak Idta temukan 
orang gila yang berbadan sehat. Demikian pula 
apabila kita melihat berita di televisi, koruptor 
di negeri ini rata-rata berbadan sehat. Kalaupun 


mengaku sakit, agaknya itu pura-pura, karena 
begitu divonis tersangka, saat itu pula mengaku 
sakit. Bahkan anehnya lagi dengan bangganya ia 
berkata “ini cobaan dari Tuhan” atau “saya men¬ 
jadi korban” atau “saya difitnah”. Dan itu semakin 
membuktikan betapa sakitnya jiwa mereka. 

Tidak bisa dipungkiri bahwa tidak sedikit pula 
orang bertubuh lemah dan sakit-sakitan yang 
menderita gangguan jiwa. Namun apakah gang¬ 
guan jiwanya itu disebabkan karena tubuh yang 
tidak sehat? Justru ada yang awalnya mempu¬ 
nyai tubuh yang sehat dan kuat, namun karena 
adanya gangguan jiwa, lama-kelamaan tubuhn¬ 
ya menjadi lemah dan sakit. 

Pada kasus lain, banyak pula orang yang ter¬ 
paksa tinggal di rumah sakit karena tubuhnya 
sakit, tapi masih dapat berfikir logis, tahu mana 
benar dan tidak. Singkatnya, fisik mereka me¬ 
mang sakit, tetapi tidak dengan jiwanya. 

Jadi tidak ada jaminan bahwa tubuh yang sehat 
mempunyai jiwa yang kuat. Walaupun demiki¬ 
an, secara langsung atau tidak langsung tubuh 
yang sehat sangat mempengaruhi kesehatan 
jiwa. Ketika tubuh kita sakit, kita menderita 
karenanya. Seseorang yang tubuhnya sakit bisa 
berubah tingkah lakunya. Ketika sehat orangnya 
periang dan ketika sakit menjadi mudah marah, 
tidak sabar serta mudah berputus asa. 

Seringkah kita juga menjumpai seseorang yang 
ketika masih sehat tidak tahu berterima kasih, 
angkuh dan sombong, namun ketika mender¬ 
ita kanker menjadi orang yang sabar dan suka 
melayani. Saat sehat tidak pernah berdoa, saat 
sakit menjadi rajin berdoa. Saat sehat sangat ti¬ 
dak peduli pada orang lain, saat sakit menjadi 
tergerak hatinya untuk peduli pada orang lain. 
Bahkan ada orang sakit menjadi motivator bagi 
orang yang sehat supaya lebih menghargai ke¬ 
hidupan dan menghargai sesama. 

Kesimpulan saya adalah bahwa tidak sepenuhn¬ 
ya benar jika di dalam tubuh yang sehat terdapat 
jiwa yang kuat. Kalau demikian apakah ada yang 
salah dengan kata “Mens sana in corpore sano”? 
Atau mungkin saya yang gagal faham ?? 

Usut punya usut, ternyata ada kalimat yang hi¬ 
lang dari dari kata “Mens sana in corpore sano” 
ini. Dalam sebuah diskusi terbatas. Prof Dr. 
Damarjati Supadjar, ahli filsafat UGM, menga¬ 
takan, “Ini karena kalimat itu tidak dipahami 
secara utuh.” Bunyi utuh kalimat itu sebenarnya 
adalah Orandum Est Ut Sit Mens Sana In Corpo¬ 
re Sano. Artinya, marilah kita berdoa semoga di 
dalam tubuh yang sehat terdapat pula jiwa yang 
sehat. Sayangnya, kalimat itu terpotong sehingga 
maknanya menjadi tidak lengkap karena ada kata 
yang hilang. “Marilah kita berdoa (Orandum Est 
Ut Sit), kata inilah yang hilang,” kata beliau. 

Supaya “ada jiwa yang sehat dalam tubuh yang 
sehat”, perlu sebuah doa dan pengharapan, art¬ 
inya masih dibutuhkan usaha untuk meraihnya. 
Relasi yang baik dengan Allah akan memban¬ 
tu dan membentuk kita menjadi pribadi yang 
mempunyai mens sana in corpore sano. 

Penting mana, tubuh atau jiwa? Jika harus 

BERSAMBUNG KE HAL.11 


Lelemuku. com 

Diterbitkan oleh CV. Batlax | Akta Notaris : Joni Sabono No: 32 tanggal 29 Agustus 2017 | NPWP: 82.895.393.5-941.00 | SIUP: 266/8101/P. 
Mik/XI/20i7 I TDP : 81013460332 

PEMBINA Drs. Nikodemus Batlayeri, Jack Sobuber, S.Kom PENANGGUNG JAWAB | PEMIMPIN PERUSAHAAN Albert Batlayeri PEMIMPIN 
REDAKSI Laura Sobuber STAF REDAKSI Aksamina Masela, Eva Bembuain, Anna Aurmatin. KONTRIBUTOR Ade Nasti (Sumut); Ari. S (Banten); Ashari 
Bharaduta, Dian Agustina (Jakarta); Samuel. M (Jatim); Anton, (Kalbar); Irwan (Kalteng); Fadly Syarif, Arman, Muhammad Akbar (Sulsel); Ricky Lodar (Papua) 
WEBMASTER | DESAIN Tim Batlax KEUANGAN | IKLAN Laura Sobuber SIRKULASI | PEMASARAN Roy Marten Cianghit 


ALAMAT REDAKSI Jalan Masuk Pasar Baru Omele, Sifnana, Tanimbar Selatan, 97464 Kepulauan Tanimbar. Maluku, Indonesia 
REKENING : Bank Rakyat Indonesia (BRI), 0643 - 01 - 013296 - 53-3 atas nama CV Batlax EMAIL redaksi@lelemuku.com SMS/WA PENGADUAN 
081343199624 SMS/WA REDAKSI/IKLAN : 085254922161 



Setiap Staff Redaksi yang namanya tercantum disini telah dilengkapi Kartu Identitas dan Surat Tugas dalam menjalankan profesinya di lapangan. 

Dalam bertugas wartawan Lelemuku.com berhak menolak dan dilarang menerima serta meminta imbalan berupa apapun dari narasumber. 

Redaksi Lelemuku.com menerima kiriman informasi beruna keeiatan masvarakat. lavanan nublik. berita, artikel, kritik, saran dan sebaeainva melalui Email. Facebook. Twitter. SMS dan WA redaksi. 




www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 



























SAMBUNGAN 


6 JANUARI -12 JANUARI 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


17 '^IL^n©niiiii!iJkiLa 


lulus seleksi pada kampus tersebut. 

Selain itu, Bupati Tanimbar juga 
menuturkan kerinduannya melihat 
anak asli Desa Lermatan yang berpro¬ 
fesi sebagai dokter, maka melalui kes¬ 
empatan itu ia langsung meminta kes¬ 
ediaan Asisten II, dr. Edwin Tomasoa 
yang juga merupakan dokter senior 
di kepulauan itu untuk menyiapkan 
putra-putri Lermatan yang mampu 
menerima beasiswa dapat berkuliah 
di Fakultas Kedokteran. 

“Saya pernah menjanjikan akan 
memberikan kuota tujuh orang 
asli Lermatan untuk mendapa¬ 
tkan beasiswa di kampus cepu. 
Tetapi setelah saya datang dan li¬ 
hat ternyata cuma ada satu dan 
menurut informasi saat itu hanya 
dua orang saja yang ikut seleksi. 
Saya intervensi dua-duanya lolos, 
tetapi ternyata satu saja yang lanjut 
karena yang lainnya buru-buru be- 
rumahtangga. Demikian pula den¬ 
gan beasiswa di fakultas kedokteran 
ternyata pada proses seleksi tidak 
ada satupun yang berminat. Harus 
ada orang Lermatan yang jadi dok¬ 
ter, tidak saja menjadi tenaga ahli di 
bidang migas untuk menyongsong 
blok masela tetapi dokter juga atas 
beasiswa pemda, saya harap dari se¬ 
karang kita persiapkan,” tuturnya. 

Kemudian Fatlolon mengungkap¬ 
kan keinginan kedua dari Jokowi, 
yaitu mengenai kesiapan sekitar 
1.500 Hektar lahan bagi beroperasin¬ 
ya Blok Masela. Maka secara terbuka 
di kesempatan itu, Fatlolon meminta 
kesediaan masyarakat Lermatan un¬ 
tuk tidak lagi menjual tanah-tanah 
kepada pihak-pihak tertentu. Ia men¬ 
yarankan baiknya lahan-lahan itu 
disewakan untuk keberlangsungan 
hidup anak cucu kedepan. 

“Saya sudah dua kali mengeluar¬ 
kan surat larangan menghentikan 
proses jual beli tanah dan mun¬ 
gkin sudah sekitar 400 hektar yang 


saat ini dijual. Kalau kita jual habis 
sudah hak masyarakat, kalaupun 
ada warga masyarakat yang mau 
jual, baiknya sabar-sabar tunggu 
tahun 2020 nanti pemda fasilitasi 
untuk jual langsung kepada inpex 
dengan harga yang tinggi melalui 
mekanisme proses penyerahan 
prosedural dan menguntungkan 
masyarakat dengan ganti untung 
bukan ganti rugi,” tambah dia. 

Sementara itu Putra asli Desa 
Meyano itu pun menyinggung ten¬ 
tang penerimaan Calon Pegawai 
Negeri Sipil (CPNS) tahun 2019 
dimana kuota 140 formasi dengan 
jumlah pelamar telah mencapai 
1127 orang yang kemudian dari 
hasil seleksi administrasi tertinggal 
1.009 peserta. Ia pun menyatakan 
jika pihaknya telah memberikan 
pelatihan dan simulasi tes kepada 
sebanyak 478 CPNS, namun hasil¬ 
nya tidak memuaskan karena pu¬ 
tra-putri Bumi Duan Lolat tidak 
mempersiapkan diri dengan baik 
menghadapi proses CPNS karena 
dari kegiatan itu hanya 29 peser¬ 
ta saja yang dapat lolos dan me¬ 
menuhi persyaratan. Maka menga- 
tisipasi kegagalan dari para peserta, 
pihaknya akan kembali menggelar 
pelatihan dan simulasi ulang pada 
minggu ketiga bulan Januari ini 
guna lebih memantapkan kemam¬ 
puan teknis dalam menjawab 90 
soal dengan durasi waktu selama 
45 menit hingga 1 jam pada saat tes 
resmi CPNS berlangsung. 

“Tahun baru silahkan datang ke 
BKD minta soal CPNS tahun lalu dan 
belajar bagaimana cara menjawab, 
supaya bisa lolos. Kalau sudah lolos 
pasti saya tanda tangan SK diangkat 
menjadi PNS. Jangan lupa minggu 
ketiga bulan Januari akan dilaku¬ 
kan pelatihan dan simulai ulang. 
Saya harap ada yang lolos menjadi 
PNS,” tutup Bupati Fatlolon. (LOl) 


Junjui^.. 

kan bahwa persoalan salah paham 
tersebut telah diselesaikan pihakn¬ 
ya bersama Pangdam dengan mem¬ 
berikan arahan ke masing-masing 
personil dan berkumpul bersama 
di Batalyon 734. Ia pun menegas¬ 
kan bahwa kedua oknum personil 
tersebut akan diberikan ganjaran 
sesuai dengan pelanggaran yang 
telah dilakukan. 

“Kejadian salah paham itu sudah 
selesai, tadi kami sudah melaku¬ 
kan proses perdamaian abadi dan 
keadilan sosial. Masing-masing 
berkumpul di batalyon dan polres, 
lalu kami jadikan satu di bataly¬ 
on, saling memaafkan karena ini 
masalah perseorangan. Setelah 
itu kami tutup dengan tarian kaka 
endah bersama-sama,” ungkapnya. 

Uskup Mandagi pun memuji 
kebesaran hati dari kedua pemi¬ 
mpin militer itu yang telah hadir 
langsung ke Tanimbar sehingga 
kesalahpahaman itu tidak ber¬ 
langsung berlarut-larut dan bisa 
mengakibatkan masalah baru yang 
berkepanjangan. Ia meminta selain 
adanya penegakkan hukum terh¬ 
adap, oknum personil juga harus 
ada pembinaan agar masalah seru¬ 
pa tidak terulang lagi. 

“Saya telah dengar yang melang¬ 
gar nanti ada penegakan hukum 
supaya memang hukum kena juga 
pada aparat dan jangan cuma ke¬ 
pada masyarakat biasa, jadi jalan 
satu-satunya adalah penegakan 
hukum dan betapa pentingnya 
pembinaan supaya tidak lagi ke¬ 
kerasan,” kata pria 70 tahun itu. 

Sementara itu, mewakili mas¬ 
yarakat Tanimbar, Ketua Gereja 
Protestan Maluku (GPM) Klasis Ta¬ 
nimbar Selatan (Tansel), Pdt. Lenny 
Rangkoratat Bakarbessy, S.Th men¬ 


yatakan pernyataan sikapnya bersa¬ 
ma para tokoh agama lainnya, yaitu 
menolak dengan keras segala ben¬ 
tuk tindakan kekerasan yang telah 
dilakukan oleh aparat keamanan 
dan telah berdampak kepada mas¬ 
yarakat serta meminta jaminan kea¬ 
manan dan ketentraman menjelang 
perayaan natal dan memasuki ta¬ 
hun yang baru. 

“Kami meminta supaya pangdam 
dan kapolda bisa mengusut dengan 
tuntas pelaku-pelaku yang adalah 
aparat sendiri terhadap kejadian 
semalam dan jika ada yang melaku¬ 
kan pelanggaran kami memohon 
supaya ditindak dan harus dihukum 
sesuai dengan prosedur. Mohon 
maaf jika ada pernyataan-pernyatan 
kami yang sedikit keras tetapi ini 
merupakan rasa hati kami sebagai 
masyarakat dan juga pimpinan 
umat di Tanimbar,” bebernya. 

Mengakhiri tatap muka itu Bu¬ 
pati Fatlolon memberikan ucapan 
terima kasih untuk segala upaya 
yang telah dilakukan oleh Pangdam 
Marga Taufiq dan Kapolda Royke 
Lumowa sehingga keamanan dan 
ketertiban di Saumlaki sudah kem¬ 
bali normal serta berharap agara 
hubungan baik yang telah terjalin 
antara Pemda, TNI dan Polri dapat 
berjalan baik denga terus bergan¬ 
dengan tangan membangun Tanim¬ 
bar yang semakin baik ke depan. 

“Atas nama pemda dan lapisan 
masyarakat, kami mengharapkan 
ada hubungan yang baik antara 
TNI, polri bersama pemda. Mari 
kita terus bergandengantangan 
bersama-sama membangun Ta¬ 
nimbar dari ujung Molu Maru 
sampai ujung Selaru. Kami men¬ 
yadari bahwa tanpa dukungan 
dari TNI dan polri, pemda tidak 
dapat melaksanakan berbagai pro¬ 
gram pembangunan yang telah 


MensSana.. 

memilih salah satunya, mana yang 
akan kita pilih? Tubuh sehat dengan 
jiwa yang sakit, atau jiwa yang sehat 
dengan tubuh yang sakit? Kita ten¬ 
tu menginginkan yang ideal. Yakni 
tubuh dan jiwa yang sehat dan kuat, 
karena keduanya penting. 

Data Kementerian Kesehatan 
menunjukkan, sekitar 14 juta orang 
di Indonesia yang berusia di atas 
15 tahun mengalami gangguan 
jiwa ringan seperti gangguan ke¬ 
cemasan atau depresi dan 400.000 
orang menderita gangguan jiwa 
berat seperti skizofrenia atau yang 
biasa disebut “gila”. Yang menja¬ 
di masalah adalah gangguan jiwa 
menyebabkan masalah produktif- 
itas menurun sehingga berakibat 
kerugian secara ekonomi. Gang¬ 
guan jiwa juga bisa mempengaruhi 
kesehatan fisik seseorang. 

Direktur Pencegahan dan Pen¬ 
gendalian Masalah Kesehatan Jiwa 
dan Napza Kementerian Kesehatan 
dr. Fidiansjah, SpKJ menyatakan 
bahwa estimasi dampak komulatif 
global masalah kesehatan jiwa da¬ 
lam hal kehilangan output ekonomi 
akan mencapai $ 16,3 triliun antara 
tahun 2011 dan 2030. ”Gangguan 
jiwa tidak melulu gangguan jiwa 
berat seperti skizofrenia. Stress, de¬ 
presi, dan kecemasan juga merupa¬ 


kan gangguan kejiwaan,” ucapnya. 

Menjaga dan mengobati penyakit 
jiwa lebih susah daripada menja¬ 
ga dan mengobati penyakit tubuh. 
Untuk menjaga kesehatan tubuh 
kita harus bisa menjalankan pola 
hidup sehat dengan makan teratur 
dan olah raga yang rutin. Sedang¬ 
kan kesehatan jiwa bisa kita dapa¬ 
tkan melalui pola pendidikan yang 
berkualitas dengan menjunjung 
tinggi moralitas dan menjalankan 
agama sesuai yang kita anut. 

Sebagai ASN Kementerian Keuan¬ 
gan yang mempunyai tingkat kes¬ 
ibukan tinggi dan dituntut untuk 
menyelesaikan pekerjaan dengan 
kecepatan dan ketelitian yang tinggi, 
kita harus betul-betul dapat menja¬ 
ga keseimbangan antara kesehatan 
jasmani dan rohani, antara jiwa dan 
raga. Apalagi buat yang jauh dari 
keluarga. Uang bisa dicari, namun 
kesehatan adalah harga mati. 

Mari bersama kita jaga kesehatan 
tubuh tanpa mengabaikan kese¬ 
hatan jiwa agar terbentuk pribadi 
yang mens sana in corpore sano se¬ 
hingga mens sana in corpore sano 
tidak menjadi sekedar jargon. 

Penulis adalah Pegawai di KPPN 
Saumlaki; Tulisan ini merupakan 
opini pribadi dan tidak mewakili 
pandangan organisasi” 


202 Tahun... 

Mantan Bupati MBD ini mengin¬ 
gatkan, karakter dan nilai kepahl¬ 
awanan inilah yang harus ditana¬ 
mkan dalam diri generasi bangsa 
masa kini. Tidak boleh terbatas 
pada sebuah acara seremonial saja. 
Tetapi harus melakukan aksi dan 
program kerja nyata yang bertujuan 
mewariskan nilai-nilai kepahlawa¬ 
nan kepada anak cucu kedepan. 

Untuk itu, lanjut Wagub, per¬ 
ingatan Hari Pahlawan Nasional 
Martha Christina Tiahahu, mesti 
dimaknai sebagai momentum un¬ 
tuk mengingatkan kembali karak¬ 
ter dan nilai kepahlawanan yang 
mesti terus hidup dan berkembang 
dalam diri generasi muda. 

Hal ini, tambah Wagub, sejalan den¬ 
gan tema, “Melalui Peringatan ke-202 
Pahlawan Nasional Martha Chris¬ 
tina Tiahahu, Kita wujudkan Sum¬ 
ber Daya Manusia yang Profesional, 
Kreatif, Mandiri dan Berprestasi,” 

Pemprov Maluku, akui Wagub, 
akan terus bekerja keras dan beker¬ 
ja cepat demi peningkatan SDM, 
sehingga semakin profesional, 
kreatif, mandiri dan berprestasi, 
dengan menata birokrasi sesuai 
dengan Program Nasional Refor¬ 
masi Birokrasi, sehingga dapat 
berpacu dan berlomba menghasil¬ 
kan kinerja dan prestasi. “Kita 
juga akan terus mendorong anak- 


anak muda kita untuk mengiku¬ 
ti berbagai keahlian dan jenjang 
pendidikan yang memungkinkan 
mereka bisa berkompetisi dalam 
mengelola sumberdaya alam Blok 
Masela, maupun hasil laut dan 
perikanan, sehingga pengorbanan 
yang dilakukan Para Pahlawan Na¬ 
sional tidak akan mubasir begitu 
saja. Pemerintah Provinsi Malu¬ 
ku bertekad memuliakan generasi 
muda Maluku menjadi generasi 
yang Cerdas Intelektual. Cerdas 
spiritual dan juga cerdas emosion¬ 
al,” tandas Wagub 

Usai upacara, kegiatan dilanjut¬ 
kan dengan peletakan karangan 
bunga oleh Wakil Gubernur Ma¬ 
luku dan ahli waris di Monumen 
Pahlawan Nasional Martha Chris¬ 
tina Tiuahahu. 

Acara kemudian dilanjutkan dengan 
Upacara Pelarungan Bunga di laut 
yang dipimpin Wakil Gubernur Ma¬ 
luku yang dilaksanakan di Dermaga 
Irian Lantamal IX Ambon. Turut ikut 
dalam pelarungan atau tabur bunga, 
Forkopimda Maluku diantaranya. 
Kapolda Maluku, Irjen Pol. Royke 
Lumowa, Pangdam XVI/Pattimura, 
Mayjen TNI, Marga Taufiq, Istri Gu¬ 
bernur Maluku, Widya Murad Ismail, 
Istri Wakil Gubernur Maluku, Beatrix 
Orno, Penjabat Sekretaris Daerah Ma¬ 
luku, KasruI Selang dan para pimpinan 
OPD lingkup Pemprov MaIuku.(P0I) 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 












w SfeLcsIlsmiiiimlkm 


6 JANUARI -12 JANUARI 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


PARIWARA 



-GUBERNUR MALUKU 

Irjen Pol. (Purn) Drs. Murad Ismail 
BESERTA KELUARGA 

Mengucapkan 

'Pte'iuy^,aAem 

w Hori Natal 

1\25 Desember 2019 


Tahun Baru 

01 Januari 2020 ; 




PETRUS FATLOLON, SH, MH Ny. JOICE M. FATLOLON/P, SP 



j ] "'j] 



www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 



















PARIWARA 


6 JANUARI -12 JANUARI 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


19 







25 Desember 2010 


1 J[anuari 2020 




^ «panpnwpwin 


^ I ^tnerfniih Pnwlnsl 


' •pempnwpapua 


PEMERINTAH PROVINSI PAPUA 
Menyampaikan 


Vpapuifkfov 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 







































20 gyL^lemuku 


6 JANUARI -12 JANUARI 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


PERISTIWA 


Banjir Kritik Hadapi Kapal Cina di Natuna 


JAKARTA - Pemerintah banjir 
kritik karena memilih diplomasi 
damai menghadapi polemik ma¬ 
suknya kapal Cina ke Kepulauan 
Natuna. Partai di luar maupun di 
dalam pemerintahan angkat bic¬ 
ara. Semua satu suara meminta 
pemerintah lebih tegas menangani 
masalah kedaulatan negara ini. 

Juru Bicara Partai Keadilan Se¬ 
jahtera (PKS) Muhammaf Kholid 
menilai pemerintah, khususnya 
Menteri Pertahanan Prabowo Sub- 
ianto disebut mulai lembek meng¬ 
hadapi masalah kedaulatan bangsa. 
“Kalau lembek, santai-santai, maka 
bangsa ini akan semakin direndah¬ 
kan oleh bangsa lain karena tidak 
punya keberanian bersikap,” kata 
Kholid dalam keterangan tertulis 
pada Sabtu (4/1). 

Kapal-kapal penjaga Cina mema¬ 
suki perairan Natuna, Indonesia, 
pada Desember 2019. Kapal-kapal 
itu mengawal puluhan kapal yang 
diduga mencuri ikan di 3,8 Nauti- 
cal Miles dari garis Zona Ekonomi 
Indonesia (ZEE). Pemerintah In¬ 
donesia lewat Kementerian Luar 
Negeri telah memanggil Duta Be¬ 
sar Cina untuk Indonesia dan me¬ 
layangkan nota protes keras terha¬ 
dap pemerintah Cina. 

Langkah Kemenlu ini dinilai ku¬ 
rang tegas. Wakil Ketua Komisi 
Pertahanan atau Komisi I Dewan 
Perwakilan Rakyat, Abdul Kharis 
Almasyhari mendesak pemerin¬ 
tah menindak kapal-kapal penjaga 
Cina itu, jika terbukti melanggar 
kedaulatan RI. “Kalau terbukti, 
beri tindakan tegas, terukur, dan 
jelas. Kita tidak pernah main-main 
soal kedaulatan NKRI,” kata politi¬ 
kus PKS ini dalam keterangan ter¬ 
tulis, Jumat (3/1) malam. 

Anggota Komisi I DPR F-PDIP, 
Charles Honoris mendesak pemer¬ 
intah mengkaji ulang keterlibatan 
Indonesia dalam inisiatif-inisiatif 
multilateral yang diinisiasi oleh 
Cina di forum internasional, sep¬ 
erti inisiatif One Belt One Road, 
menyusul kejadian ini. “Berbagai 
kerjasama yang sedang dalam 
pembahasan antara Asia Tenggara 
dengan Tiongkok seperti Regional 
Comprehensive Economic Part- 
nership harus ditinjau ulang kem¬ 


bali,” ujar Charles, Jumat(3/1). 

Pemerintah, ujar Charles, juga 
bisa menggugat Cina di Forum 
peradilan Internasional seperti In¬ 
ternational Tribunal for the Law of 
the Sea (ITLOS) dan International 
Court of Justice ICJ. Hal ini bisa 
berdasarkan putusan arbitrase in¬ 
ternasional yang lalu dan hukum 
kebiasaan internasional. 

Charles yakin Indonesia pasti 
memenangkan gugatan. “Putusan 
peradilan internasional dapat men¬ 
guatkan legal standing dalam klaim 
teritorial RI,” kata politikus PDIP ini. 

Selain sikap pemerintah yang 
dinilai kurang tegas, PDIP juga 
mengkritik sikap pemerintah yang 


perairan Natuna. Namun Luhut 
meminta persoalan itu tak dibe¬ 
sar-besarkan. Sedangkan Prabowo 
mengajak agar masalah ini disika¬ 
pi dengan dingin. “Kita selesaikan 
dengan baik, ya. Bagaimanapun 
Cina negara sahabat,” ujar Prabowo 
di Kantor Kementerian Maritim 
dan Investasi, Jakarta, Jumat. 

Juru Bicara Menteri Pertahan¬ 
an Dahnil Anzar Simanjuntak 
menampik jika Prabowo Subianto 
dinilai tak satu suara dengan men¬ 
teri lainnya dan bersikap lembek 
terhadap Cina. Menurut Dahnil, 
Prabowo satu suara dengan Men¬ 
teri Luar Negeri Retno Marsudi 
yang menyatakan bahwa pemer- 



tidak satu suara menanggapi ka¬ 
sus ini. “Kami meminta seluruh 
pejabat pemerintah Republik In¬ 
donesia satu bahasa dan satu sikap 
mendukung sikap tegas Kement¬ 
erian Luar Negeri RI. Jangan ada 
sikap abu-abu dalam hal menjaga 
kehormatan dan eksistensi kedau¬ 
latan NKRI,” kata Ketua Bidang 
Luar Negeri DPP PDIP, Ahmad 
Basarah dalam keterangan tertulis, 
Sabtu, 4 Januari 2020. 

Perbedaan sikap soal polemik 
kapal Cina di Natuna ini di antara¬ 
nya terlihat dari pernyataan Men¬ 
teri Luar Negeri Retno Marsudi 
dan Menteri Koordinator Bidang 
Kemaritiman dan Investasi Luhut 
Binsar Pandjaitan serta Menteri 
Pertahanan Prabowo Subianto. 

Retno mengatakan pemerin¬ 
tah akan meningkatkan patroli di 


intah akan meningkatkan patroli 
di perairan Natuna, sebab telah 
terjadi pelanggaran oleh kapal- 
kapal Tiongkok di wilayah zona 
ekonomi eksklusif (ZEE) Indone¬ 
sia di perairan Natuna. 

Mantan Ketua Pemuda Muham¬ 
madiyah ini menyebut, dalam 
kasus ini, Prabowo hanya men¬ 
erapkan prinsip diplomasi seribu 
kawan terlalu sedikit dan satu la¬ 
wan terlalu banyak. “Dan prin¬ 
sip pertahanan kita yang defensif 
bukan offensif. Penyelesaian mas¬ 
alah selalu mengedepankan upaya 
kedua prinsip itu,” kata Dahnil, 
Sabtu kemarin. Langkah-langkah 
damai harus selalu diprioritaskan. 

Menanggapi solusi damai yang 
ditawarkan pemerintah itu, bekas 
Menteri Kelautan dan Perikanan 
Susi Pudjiastuti turut berkomen¬ 


tar. Melalui akun twitter miliknya, 
pada Sabtu, 4 Januari 2020, Susi 
mengungkapkan perlu dibedakan 
antara pencurian ikan dan per¬ 
sahabatan antar negara. “Persa¬ 
habatan antar negara tidak boleh 
melindungi pelaku pencurian ikan 
dan penegakan hukum atas pelaku 
Ilegal Unreported Unregulated 
Fishing. Tiongkok tidak mungkin 
dan tidak boleh melindungi Pelaku 
lUUF. Karena lUUF adalah crime/ 
kejahatan lintas Negara.” Susi 
mencuit melalui akun Twitter @ 
susipudjiastuti. 

Susi mengatakan pencuri ikan 
harus diperlakukan dengan te¬ 
gas. “Ini berbeda dengan men¬ 
jaga persahabatan atau iklim 
investasi,” ujar dia. 

Panglima Komando Gabungan 
Wilayah Pertahanan I (Pangk- 
ogabwilhan I) Laksamana Madya 
(Laksdya) TNI Yudo Margono tel¬ 
ah melaksanakan patroli udara di 
perairan Natuna, kemarin, Sabtu, 5 
Januari 2019. Seusai patroli, Yudo 
mengingatkan agar polemik kapal 
penjaga dan kapal ikan Cina yang 
berada di Laut Natuna jangan sam¬ 
pai memancing situasi menjadi 
memanas di perairan Indonesia. 

“Kapal-kapal tersebut sudah men¬ 
gakui bahwa Laut Natuna merupa¬ 
kan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 
Indonesia,” ujar Yudo Margono le¬ 
wat keterangan tertulis pada Sabtu 
malam, 4 Januari 2019. Kapal pen¬ 
jaga yang berada di Laut Natuna, 
ujar Yudo, adalah perwakilan dari 
pemerintah Tiongkok, dan sudah 
mendapat pemahaman menge¬ 
nai keberadaan mereka (kapal) di 
perairan Natuna. Kapal pemerintah 
Tiongkok yang sebenarnya sudah 
mengetahui aturan internasional, 
dan sudah mengetahui kebijakan 
pemerintah Indonesia. 

Untuk itu, Yudo meminta para 
nelayan Indonesia tidak resah 
dan terganggu atas situasi dan 
kondisi serta keberadaan kapal 
penjaga dan kapal asing itu. “Kea¬ 
manan laut merupakan tugas 
dari TNI, saat ini sudah tindak- 
lanjuti oleh patroli Kapal Perang 
Indonesia (KRI) di perairan 
Natuna yang menjaga wilayah 
kedaulatan Indonesia.” (TMP) 


KMP Terubuk Alami Kebocoran di 



KAIRATU - Kapal penyeberan- 
gan KMP. Terubuk yang bertolak 
dari Pelabuhan Waipirit, Kabupaten 
Seram Bagian Barat (SBB) tujuan 
Hunimua Maluku mengalami musi¬ 
bah kebocoran saat baru berlayar 
sekitar 1.7 mil dari pelabuhan Waip¬ 
irit pada Kamis (2/1) pukul 19.10 


WIT. Seluruh penumpang sebanyak 
64 orang berhasil dievakuasi dengan 
selamat menggunakan sekoci kem¬ 
bali ke Pelabuhan Waipirit. 

Menurut Kepala Kantor Unit 
Penyelenggara Pelabuhan (UPP) 
Kelas III Kairatu, Ikra Buamona 
usai memantau langsung proses 
evakuasi para penumpang kapal 
KMP. Terubuk milik PT. ASDP In¬ 
donesia tersebut pada Jumat (3/1). 

“Kapal KMP. Terubuk berangkat leb¬ 
ih awal dari jadwalnya guna mengan¬ 
tisipasi cuaca buruk dan angin ken¬ 
cang di Pelabuhan Waipirit namun 
belum lama berlayar kapal tersebut 
mengalami kebocoran,” jelas Ikra. 

Mengetahui kapalnya mengalami 
kebocoran. Nakhoda kapal KMP. 
Terubuk mengambil keputusan 


Waipirit, 64 Penumpang Selamat 


untuk merubah arah mencari bibir 
pantai yang terdekat untuk mengh¬ 
indari resiko lebih besar dan pada 
pukul 20.00 WIT, kapal KMP. Teru¬ 
buk kandas di pesisir Pantai Gemba 
kurang lebih 1 km dari pelabuhan 
Waipirit. “Selanjutnya kami melaku¬ 
kan Evakuasi penumpang dari kapal 
menggunakan sekoci atau liferaft 
yang ada di kapal dan Alhamdulli- 
lah 64 orang penumpang telah die¬ 
vakuasi dengan selamat ke Dermaga 
Pelabuhan Waipirit,” jelas Ikra. 

Selain mengangkut penumpang 
sebanyak 64 orang, kapal KMP. 
Terubuk juga mengangkut kru 
kapal sebanyak 10 orang, kenda¬ 
raan roda 2 sebanyak 19 unit. Roda 
4 penumpang sebanyak 7 unit, roda 
4 jenis kendaraan barang sebanyak 


2 unit dan 5 unit truk. 

Adapun kru kapal masih sebanyak 
10 orang masih berada di atas kapal. 
Sementara itu. Petugas UPP Kairatu 
masih bersiaga memantau dan me¬ 
monitor kapal KMP. Terubuk serta 
menyebarkan informasi kepada 
kapal-kapal agar berhati-hati saat 
berlayar di dekat lokasi kejadian. 

“Pagi ini kapal KMP. Teru¬ 
buk bergerak dari posisi kandas 
menuju pelabuhan terdekat untuk 
menurunkan kendaraan yang ada 
di atas kapal sekaligus pengecekan 
kondisi kapal dan para penumpang 
diberangkatkan dengan kapal KMP 
Inalika dan saat ini telah berangkat 
menuju Pelabuhan Hunimua. Kondi¬ 
si para penumpang dalam keadaan 
sehat semua,” tutup Ikra. (RI4) 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 










